Jawa Pos 


SENIN PON 6 FEBRUARI 2023 


SELALU ADA YANG BARU! 


Perkuat Peran Hadapi Abad Ke-2 


kan Sidoarjo 24 Jam Nonstop 


3 Kepala Daerah 
Cek Persiapan 


ECERAN RP 6.000 


“ 
x 


SATU ABAD NU 
1344 - 1444 H 


H 


U 


Besok di Jawa Pos! 


Na 


Ija 
“ 


ACARA 
RESEPSI NU 


7 Februari 

00.00-01.00 

Lailatul giraah/haflah, dipimpin 

KH Mutawakkil Alallah 

01.00-02.00 

Manakib Syekh Abdul Gadir Jaelani bersama 
Syekh Muhammad Fadhil Al Jilani 
02.00-03.00 

Giyamul lail (Ratib Al Attas dan Asmaulhusna) 
bersama KHR Ahmad Azaim Ibrahimy dan 
Habib Lutfi bin Ahmad Al Attas 
03.00-04.00 

Ijazah kubro oleh Al Habib Muhammad 
Luthfi bin Yahya 

04.00-05.00 

Salat Subuh berjemaah 

05.00-07.00 

Salawatan 


07.20-07.40 
Istighotsah kubro 


07.40-07.50 
Pembacaan puisi oleh KH D. Zawawi Imron 


07.50-08.00 
Presiden Joko Widodo tiba 


03.00-08.47 
Sambutan-sambutan, pemutaran 
video 1 Abad NU, penampilan Enter Sandman 


08.47-09.02 
Pidato Jokowi 


09.02-09.32 
Pembacaan hasil muktamar fikih peradaban, 
pemukulan beduk digital 


09.32-10.40 
Tarian Banser, Kebyar-Kebyar, Allah Hay, 
Sholawat Asyghil, hingga penampilan @oasimah 


11.00-18.00 
Karnaval kebudayaan, Nahdlatul Tujjar Fest 


Penampilan Maher Zain, Rhoma Irama, 
Slank, dan Ishari 


23.45-24.00 
Penutup 


HERLAMBANG BINTANG/JAWA POS 


DIPTA WAHYU/JAWA POS 


SAKSI SEJARAH: Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staguf menandatangani salah satu poster yang dipamerkan dalam acara Muktamar 
Internasional Fikih Peradaban di Hotel Shangri-La, Surabaya, kemarin (5/2). 


Ulama dari 
40 Negara 
Bahas Fikih 


Peradaban 


SURABAYA - Sebanyak 68 
foto lawas terpampangrapi 
dalam pameran di Hotel 
Shangri-La, Surabaya, ke- 
marin (5/2). Di bawah foto- 
foto tersebut, terdapat penje- 
lasan ringkas. Itu adalah 
rangkaian foto dan dokumen 
perjalanan Komite Hijaz yang 
dilakukan KH Wahab Has- 
bullah dan Syekh Ghanaim 
Al Amir sebagai utusan NU 
yang bertemu Raja Ibn Saud 
pada 1928 

) Baca Ulama... Hal 11 


Selain dibantu 12 pelatih, 
Denny Malik menerapkan 
sistem mentor untuk 
melatih para anggota 
Banser. Tutup rapat 
gerakan apa saja yang 
disiapkan agar bisa 
menghadirkan kejutan 

di acara puncak besok. 


M. HILMI SETIAWAN, Jakarta 


DENNY Malik sudah biasa 
menangani pertunjukan tari 
kolosal. Tapi, tetap saja yang 


FIRMA ZUHDI ALFAUZI/JAWA POS 


SURVEI LOKASI: Dari kiri, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Bupati Sidoarjo 
Ahmad Muhdlor di GOR Delta, Sidoarjo, kemarin. 


1 Abad Humor NU: Kiai Wahab 
Ubah Tragedi Jadi Komedi 


HAMZAH SAHAL 


Sekretaris LTN PBNU, 
penulis dua buku humor 


SETELAH dilahirkan di 
Surabaya 16 Rajab 1344 H 
atau bertepatan dengan 31 
Januari 1926, Nahdlatul Ulama 


membentuk Komite Hijaz. 
Yakni, panitia yang meng- 
emban misi pembebasan Kota 
Suci Makkah dan Madinah 


Denny Malik dan Tantangan Menyiapkan Pertunjukan Kolosal di Seabad NU 


Tangani Ribuan Banser, dari Yang Baru Lulus SMA sampai 


TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE DIO STUDIO 


LATIHAN SPARTAN: Denny Malik melatih para anggota Banser yang menjadi mentor. Para mentor ini 
yang kemudian diminta melatih para Banser lain di kabupaten/kota tempat mereka berasal. 


Harlah 1 Abad NU 


Muhammadiyah 
Siapkan Ribuan 
Paket Makanan 


SIDOARJO-Momen bersejarah 
itu segera berlangsung. Mulai 
pukul 00.00 nanti (7/2), rang- 
kaian acara resepsi Hari Lahir 
(Harlah) 1 Abad NU dimulai 

) Baca NU... Hal 11 


Expo Sarung 
di Makassar, 
Pawai Salawat 
di Bali 


HARI ini warga NU dari ber- 
bagai daerah mulai mengalir 
ke Sidoarjo. Di Semarang, se- 
kitar 9.000 nahdliyin akan 
berangkat secara bergelom- 
bang. Mereka diangkut sedi- 
kitnya 170 bus dan 60 mobil 
pribadi. "Jemaah diharapkan 
datang tidak bersamaan waktu- 
nya. PBNU menyediakan acara 
selama 24jam nonstop, tutur 
Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng 
Muzammil kepada Jawa Pos 


Radar Semarang 
» Baca Expo... Hal 11 


dari monokultur bermazhab 
menjadi multikultur, banyak 
mazhab 

» Baca 1 Abad... Hal 11 


Yang Beruban 


dia kerjakan untuk mera- 
maikan puncak perayaan 
Seabad Nahdlatul Ulama (NU) 
besok (7/2) menghadirkan 
tantangan baru. 

Selain jumlah orang yang 
terlibat jauh di atas pem- 
bukaan Asian Games 2018 
yang juga dia pegang, rentang 
usia para penari di acara NU 
sangat berbeda. 

Saat Asian Games yang meli- 
batkan 5 ribu penari, semua- 


nya merupakan pelajar 
» Baca Tangani... Hal 11 


TALIJIWO 


SUJIWO TEJO 


Bahkan jalan buntu pun masih punya 
jalan keluar, yaitu si jalan masuk. 


(Ini berlaku bukan cuma buat warga 
Sidoardjo yang kini jalan2nya 
jadi seakan gang buntu karena 
ditutup buat peringatan 1 Abad NU 
heuheuheu) 


/ Ke 
SALMAN TOYIBI/JAWA POS 


B3 JawaPos 


www.jawapos.com 


0) @jawapos 


BUM Desa Profesional Melayani Indonesia 


DESA-DESA baru saja mem- 
peringati Hari BUM Desa 
Nusantara yang ditetapkan 
tiap tanggal 2 Februari. Ini 
tanggal diundangkannya PP 
Nomor 11/2021 tentang Badan 
Usaha Milik Desa, yang me- 
nguatkan kelembagaan sekali- 
gus posisi bisnis BUM Desa. 
Karena itu, PP ini kian meng- 
gelorakan lompatan pendirian 
BUM Desa di seluruh penjuru 
tanah air. 

Harus kita akui, hingga awal 
2020, BUM Desa belum op- 
timal membangun kerja sama 
dengan entitas bisnis lain, 
kesulitan mengakses permo- 


dalan, maupun skema kredit 
dari lembaga keuangan. Pe- 
nyebabnya, BUM Desa belum 
memiliki legalitas status kelem- 
bagaan yang jelas. Itulah ke- 
lemahan BUM Desa. 

UU Nomor 11/2020 tentang 
Cipta Kerja mengangkat BUM 
Desa dari kubangan kelemah- 
annya dengan memberi legal- 
itas kelembagaan yang pasti, 
yaitu BUM Desa sebagai ba- 
dan hukum. 

Segera setelah pengundangan 
UU Nomor 11/2020, aturan 
pelaksanaanya diformulasikan. 
Tepat pada 2 Februari 2021, 
PP Nomor 11/2021 tentang 


cA (2 's 
12 


Oleh 
A. HALIM ISKANDAR 


Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi 


ANALISIS 
SOSIAL 


DAN 
POLITIK 


BUM Desa resmi diundangkan. 

Belakangan, UU Nomor 11/ 
2020 dinyatakan dicabut de- 
ngan Perppu Nomor 2/2022. 
Tapi, pasal penutup dan pasal 
peralihan menegaskan status 
badan hukum BUM Desa dan 
PP Nomor 11/2021 dinyatakan 
tetap berlaku. Artinya, legalitas 
kelembagaan BUM Desa tetap- 
lah sebagai entitas badan hukum. 

Inilah pijakan hukum per- 
tama, yang secara khusus dan 
keseluruhan isinya, mengatur 
BUM Desa. Karena itulah, 
dengan bangga kami nyatakan, 
sejak tahun ini dan berlaku 
setiap tahun, tanggal 2 Februari 


kita peringati sebagai Hari 
BUM Desa Nusantara. 

Status badan hukum men- 
jadikan BUM Desalebih lincah, 
gesit, dan cepat bergerak mem- 
bangun bisnis yang meng- 
untungkan secara ekonomi 
maupun sosial. 

Untuk itulah, Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi 
bergerak cepat mengimple- 
mentasikan Permendesa 
PDTT Nomor 3/2021 untuk 
menjalankan teknis pendaf- 
taran BUM Desasebagai ba- 
dan hukum 

) Baca BUM Desa... Hal 11 


e-mail: editor@jawapos.co.id 


2 | SENIN 6 FEBRUARI 2023 


Kusnadi Mundur, 
Said Abdullah 
Jabat Plt Ketua 
DPD PDIP Jatim 


SURABAYA - Nakhoda DPD 
PDIP Jatim mendadak ber- 
ganti di tengah jalan. Kini 
Said Abdullah ditunjuk DPP 
sebagai pelaksana tugas (Plt) 
ketua DPD PDIP Jatim. Ke- 
putusan tersebut diambil 
setelah Kusnadi memilih 
mengundurkan diri sebagai 
ketua DPD PDIP Jatim. 

Ketua Bidang Ideologi dan 
Kaderisasi DPP PDIP Djarot 


POLITIKA 


Saiful Hidayatmengatakan, 
Kusnadi mundur karena ingin 
berkonsentrasi pada proses 
penegakan hukum oleh Ko- 
misi Pemberantasan Korup- 
si (KPK) dalam kasus yang 
menjerat Wakil Ketua DPRD 
Jatim Sahat Tua Simanjuntak. 
Sebelumnya, pada 14 De- 
sember 2022, Sahat terkena 
operasi tangkap tangan (OTT) 
KPK terkait bantuan dana 


Jawa Pos 


hibah. Nah, salah seorang di 
antara yang diperiksa seba- 
gai saksi adalah Kusnadi, yang 
juga ketua DPRD Jatim. 
”Atas dasar tersebut, DPP 
menerima laporan dari Ba- 
pak Kusnadi dalam kapasi- 
tas sebagai ketua DPD PDI 
Perjuangan Jatim. Yang 
mengajukan pengunduran 
diri agar bisa berkonsentra- 
si pada proses penegakan 


hukum tersebut, maka DPP 
mengabulkan permohonan 
beliau,” terangnya. 
Menurut Djarot, DPP meng- 
apresiasi langkah Kusnadi. 
Langkah itu merupakan sikap 
kesatria dan bertanggung 
jawab dalam mengedepan- 
kan kepentingan partai di 
atas kepentingan pribadi. 
Meski begitu, pihaknya akan 
tetapmengedepankan asas 


praduga tak bersalah. 
Berdasar SK DPP Nomor 
283/KPTS/DPP/I1/2023, se- 
lain mengangkat Said Ab- 
dullah sebagai Plt ketua DPD 
PDIP Jatim, DPP PDIP me- 
nunjuk Wakil Ketua Bidang 
Kehormatan Partai DPD PDIP 
Jatim Budi Sulistiyono alias 
Budi Kanang sebagai pelak- 
sana harian (Plh) ketua DPD 
PDIP Jatim. (elo/c9/hud) 


JAKARTA - Indeks perda- 
majan dunia sedang meng- 
alami penurunan dan terus 
memburuk. Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat (MPR) 
RI pun mengajak tokoh aga- 
ma turut menangani dam- 
pak global itu. Salah satu di 
antaranya dengan memper- 
kuat kerukunan dan persatu- 
an antarumat beragama. 

Pernyataan tersebut di- 
sampaikan Ketua MPR RI 
Bambang Soesatyo dalam 
acara perayaan Hari Persau- 
daraan Kemanusiaan Inter- 
nasional dan Pekan Keru- 
kunan Antarumat Beragama 
Sedunia di Gedung Nusan- 


tara IV Kompleks MPR RI 
kemarin (5/2). 

Menurut Bamsoet, sapaan 
akrab Bambang Soesatyo, 
berdasar data dari Institute 
for Economics and Peace, 
dalam kurun waktu 14 tahun 
terakhir ini, indeks perda- 
maian global mengalami 
penurunan hingga 3,2 per- 
sen. "Entitas keagamaan 
memiliki peran penting dan 
strategis dalam menjawab 
berbagai persoalan kema- 
nusiaan global, terangnya. 

Bamsoet menyebutkan, en- 
titas keagamaan mempunyai 
kemampuan untuk mengin- 
spirasi, memotivasi, dan me- 


MERAJUT 
UKHUWAH: 
Ketua MPR 

RI Bambang 
Soesatyo (tiga dari 
kanan) bersama 
sejumlah tokoh 
lain dalam acara 
perayaan Hari 
Persaudaraan 
Kemanusiaan 
Internasional dan 
Pekan Kerukunan 
Antarumat 
Beragama 
Sedunia kemarin. 


MPR RI UNTUK JAWA POS 


Indeks Perdamaian Global Menurun 


mobilisasi umat yang memiliki 
loyalitas tanpa batas. Nilai-nilai 
moralitas keagamaan juga 
mengajarkan kepedulian dan 
kepekaan sosial. Serta men- 
junjung tinggi harkat dan 
martabat kemanusiaan se- 
bagai sarana danjalan peng- 
abdian kepada Tuhan. 
Sementara itu, Ketua Ke- 
hormatan Presidium Inter 
Religious Council (IRC) In- 
donesia Prof Din Syamsud- 
din menekankan pentingnya 
memahami konflik sosial 
keagamaan. Dia menyata- 
kan, banyak konflik sosial 
yang timbul karena masalah 
kesenjangan sosial, ekonomi, 


AMIR GURESHI/AFP 
MENINGGAL: Pervez Musharraf, mantan presiden Pakistan, semasa hidup. 


Mantan Presiden Pakistan 
Musharrat Berpulang 


ISLAMABAD - Mantan Presi- 
den Pakistan Jenderal Pervez 
Musharraf berpulang di usia 
79 tahun kemarin (5/2). Dia 
meninggal di Dubai, Uni Emi- 
ratArab (UEA), setelah men- 
derita sakit berkepanjangan. 

"Kami mengucapkan be- 
lasungkawa yang tulus atas 
kematian Jenderal Pervez 
Musharraf, seorangmantan 
presiden, ketua Gabungan 
Kepala Staf Komite Pakistan, 
dan kepala staf militer” bunyi 
pernyataan Militer Pakistan 
seperti dikutip The Guardian. 

Ungkapan serupa juga di- 
sampaikan Perdana Men- 
teri (PM) Pakistan Shehbaz 
Sharif dan Ketua Senat Pa- 
kistan Muhammad Sadig 
Sanjrani. Beberapa politikus, 
partai, dan lembaga di Pa- 
kistan lainnya juga menyata- 
kan dukacita atas kepergian 
Musharraf. Termasuk Partai 
Tehreek-e-Insaf yang dipim- 
pin mantan PM Imran Khan. 

Selamaini, Musharraf dikenal 
sebagaisosokyang kontrover- 
sial. Dia melakukan kudeta 
militer pada 1999 dengan 
menggulingkan kekuasaan 
mantan PM Nawaz Sharif, 
kakak lelaki Shehbaz Sharif. 
Musharraf lalu mengangkat 
dirinya sebagai presiden Pa- 


kistan pada2001-2008. Selama 
itu pula, dia mempertahan- 
kan posisinya sebagai kepa- 
la militer di negaratersebut. 
Kepemimpinannyaterjung- 
kal, setelah pada November 
2007, dia mengumumkan 
keadaan darurat. Saatitu Mus- 
harraf menangguhkan kon- 
stitusi dan mengganti hakim 
agungserta menutup saluran 
TV independen. Dia meng- 
klaim itu dilakukan untuk 
menstabilkan negara dan me- 
merangi ekstremisme Islam 
yang meningkat. Namun, 
kritikan tajam datang dari da- 
lam dan luar negeri. Termasuk 
dari AS dan negara-negara 
pendukung demokrasi. Pen- 
duduk Pakistan pun mengi- 
nginkannya untuk lengser. 
Terus tertekan, Musharraf 
mencabut keadaan darurat 
tersebut. Lalu, dia mengge- 
lar pemilu pada Februari 
2008. Sayang, saatitu partai- 
nya kalah. Pada 23 November 
2008, dia pergi dari Pakistan. 
Mengasingkan diri ke London. 
Sejak pulang ke negaranya, 
dia dijerat dengan berbagai 
kasus yang terkait dengan ma- 
sa kekuasaannya. Akhirnya, 
Musharrafmemilih tinggal di 
Dubai sejak Maret 2016 hing- 
gatutup usia. (sha/c12/hud) 


dan politik yang dijustifikasi 
sebagai persoalan agama. 

Mantan ketua umum PP 
Muhammadiyah itu meng- 
ajak para tokoh agama men- 
jaga persatuan dan keru- 
kunan. Menurut Din, dunia 
internasional memiliki 
pandangan positif terhadap 
kerukunan antarumat ber- 
agama di Indonesia. ”In- 
donesia menjadi role model 
dalam menciptakan keru- 
kunan beragama,” ujarnya. 

Turut hadir dalam acara 
tersebut para Wakil Ketua 
MPR Jazilul Fawaid, Hida- 
yat Nur Wahid, dan Arsul 
Sani. (lum/c9/hud) 


INTERNASIONAL 


PDIP 


JAKARTA - Ketua DPP 
Partai Nasdem Sugeng Su- 
parwoto belakangan mene- 
pis pernyataan Sekjen PDIP 
Hasto Kristiyanto. Yakni, 
menyebut bahwa Surya Pa- 
loh memberikan kode untuk 
dapat bertemu dengan Me- 
gawati Soekarno Putri. ”Has- 
to itu salah alamat,” ujar 
Sugeng dalam keterangan- 
nya kemarin (5/2). 

Menurut Sugeng, pernyata- 
an Paloh saat berkunjung ke 
DPP Golkar Rabu (1/2) lalu 
tidak memberikan kode ingin 
bertemu dengan PDIP atau 
Megawati. Saat itu Paloh ha- 
nya menjawab pertanyaan 
wartawan mengenai kemung- 
kinan untuk bertemu dengan 
Megawati. "Kan ditanya 
wartawan, apakah akan ke- 
temu. Lalu, beliau menjawab 
mungkin saja,” terangnya. 

Jadi, lanjut Sugeng, kon- 
teksnya bertemu dengan 
siapa pun. Tidak spesifik 
ingin bertemu Megawati. 
Dia menyatakan, Nasdem 
menjunjung tinggi nilai-nilai 
restorasi. Partainya juga ter- 


an Nasdem 
Saling Sindir 


buka. Siap menjalin komu- 
nikasi politik dengan pihak 
mana pun. Nasdem tidak 
menutup diri dari partai 
politik lainnya. 

Pernyataan senada disampai- 
kan Wakil Sekjen DPP Nasdem 
Hermawi Taslim. Dia me- 
nambahkan, pernyataan 
Paloh memang hanya me- 
respons dari apa yang di- 
tanyakan awak media.” Maksud- 
nya, Nasdem terbuka dan 
bisa saja bertemu dengan 
semua pimpinan partai da- 
lam semangat silaturahmi 
kebangsaan, ujar Hermawi. 

Prinsipnya, lanjut Herma- 
wi, Nasdem berusaha mem- 
bangun kebersamaan. Mes- 
ki pilihan politik berbeda, 
perbedaan pilihan di Pilpres 
2024 tidak menghalangi un- 
tuk terus membangun sila- 
turahmi. Dia menegaskan, 
PDIP masih sebagai sahabat 
sesama parpol. Hal itu juga 
dibuktikan dengan kunjung- 
an Puan Maharani yang 
resmi mewakili Megawati 
ke kantor DPP Nasdem be- 
berapa waktu lalu. 


Soal pernyataan Hasto, 
Hermawi tidak menanggapi 
serius. "Kalau urusan sin- 
dir-menyindir, biarlah itu 
menjadi porsinya Hasto. 
Kami tidak sesempit itu. 
Kami berpikir dalam rang- 
ka membangun kebersama- 
an, tandas Hermawi. 

Sebelumnya, Hasto meng- 
ungkapkan bahwa Paloh 
memberikan kode-kode 
untuk bertemu dengan Me- 
gawati. Namun, pihaknya 
mempertanyakan tujuan 
dan maksud dari kode ter- 
sebut. Apakah untuk ke- 
pentingan bangsa dan ne- 
gara, untuk elektoral, atau 
untuk capres-cawapres. 

Hasto menyatakan, Nasdem 
sudah mempunyai capres. 
Demikian juga PDIP yang 
akan mengusung capres 
dari internal partai seperti 
disampaikan Megawati pada 
perayaan ulang tahun ke-50. 
Dia juga menyebutkan, cap- 
res PDIP dari kader yang 
berprestasi, bukan capres 
yang pintar berpoles diri. 
(lum/c12/hud) 


Ketegangan Baru AS-Tiongkok 


Berawal dari 
Masalah Balon 


WASHINGTON DC - Tiong- 
kok marah. Amerika Serikat 
(AS) dituding bereaksi ber- 
lebihan. Melanggar aturan 
internasional. Tudingan itu 
muncul setelah militer AS 
menembak jatuh sebuah 
balon udara milik Tiongkok, 
Sabtu (4/2). Balon tersebut 
ditembak saat berada di 
Samudra Atlantik. 

Alasan Washington me- 
nembak lantaran meyakini 
balon itu dipakai untuk me- 
mata-matai. Namun, Beijing 
bersikeras bahwa balon 
tersebut untuk kepentingan 
meteorologi. Bukan mata- 
mata atau pengintai. 

"Tiongkok menyatakan 
ketidakpuasan dan protes 
keras terhadap pengguna- 
an kekuatan oleh AS untuk 
menyerang pesawat sipil 
tak berawak.” Demikian 
bunyi pernyataan Kemen- 
terian Luar Negeri (Kemen- 
lu) Tiongkok seperti diku- 
tip Agence France-Presse. 

CNN mengungkapkan, 
Kepala Badan Meteorologi 
Tiongkok Zhuang Guotai 
dipecat pasca penembakan 
balon tersebut. Namun, be- 
berapa pakar menilai, ke- 
bijakan pemecatan itu hanya 


Int. At 
N Dampak Nyata Perubahan Iklim 


Kami menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap kebakaran dan itu 
karena evolusi perubahan iklim. Kondisi kebakaran yang tampak ekstrem tiga tahun 
lalu berubah menjadi lebih umum dari tahun ke tahun.” 


menguatkan klaim Tiongkok 
bahwa balon itu untuk ke- 
perluan meteorologi. 
"Tiongkok akan dengan 
tegas melindungi hak dan 
kepentingan yang sah dari 
perusahaan terkait dan ber- 
hak untuk melakukan tang- 
gapan lebih lanjut yang di- 
perlukan, tambah pernya- 
taan Kemenlu Tiongkok. 
Balon tersebut ditembakja- 
tuh dengan menggunakan 
misil. Diluncurkan pesawat 
F-22 Raptoryanglepaslandas 
dari pangkalan Angkatan Uda- 
ra Langley di Virginia. Balon 


jatuh di perairan dangkal de- 
ngan kedalaman 14 meter. 
Sebelum menembak balon 
itu, Administrasi Penerbang- 
an Federal sempat menutup 
wilayah udara di lepas Pan- 
tai Carolina dan tiga banda- 
ra di wilayah tenggara. Pe- 
nutupan tersebut dilakukan 
sebagai upaya menjaga ke- 
amanan nasional. Bandara 
baru dibuka lagi pada Sabtu 
sore, setelah penembakan. 
Penyelam Angkatan Laut 
AS dan kapal selam tidak 
berawak diterjunkan untuk 
mengangkat sisa-sisa balon 


ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP 
MEMICU POLEMIK: Presiden AS Joe Biden berbicara kepada wartawan setelah tiba di Bandara Regional 
Hagerstown di Hagerstown, Maryland, Sabtu (4/2). Biden memberikan ucapan selamat kepada pilot pesawat 
tempur setelah berhasil menembak balon mata-mata milik Tiongkok di lepas pantai timur AS. 


dan muatannya ke permu- 
kaan. Benda itu akan dibawa 
ke laboratorium FBI di Ou- 
antico, Virginia. Selanjutnya, 
dianalisis pakar FBI dan 
badan intelijen. 
Sebelumnya, pada Jumat 
(3/2), Pentagon sempat me- 
nyatakan bahwa balon uda- 
ra tersebut tidak menimbul- 
kan ancaman militer maupun 
politik. Namun, ternyata 
mereka berubah pikiran 
sehari setelahnya. Menteri 
Pertahanan AS Lloyd Austin 
menegaskan, operasi itu di- 
lakukan sebagai tindakan 


yang disengaja dan sah. 

Penembakan tersebut di- 
lakukan sebagai tanggapan 
atas pelanggaran kedaulat- 
an oleh Tiongkok. Kehadir- 
an balon di wilayahnya tidak 
bisa diterima. Sebab, balon 
tersebut diduga kuat untuk 
mengawasi atau mengintai 
tempat-tempat strategis di 
Benua Amerika. 

Ternyata, Presiden AS Joe 
Biden juga memerintahkan 
penembakan balon Tiongkok 
tersebut. "Mereka berhasil 
menjatuhkannya dan saya 
ingin memuji pilot kami yang 
melakukannya, ujar Biden. 

Balon tersebut memicu 
kontroversi sejak Kamis 
(2/2). Bahkan, karena itu 
Menteri Luar Negeri Antony 
Blinken membatalkan kun- 
jungannya ke Beijing pada 
Jumat (3/2). Padahal, kun- 
jungan itu kali pertama yang 
bertujuan mengurai ke- 
tegangan hubungan AS- 
Tiongkok. Awalnya Beijing 
tutup mulut sebelum akhir- 
nya mengakui bahwa balon 
itu memang miliknya. 

Balon bermasalah serius 
tersebut masuk ke wilayah 
udara Kepulauan Aleutian, 
AS, di Alaska pada 28 Janu- 
ari 2023. Balon terbang me- 
nuju wilayah Kanada, se- 
belum akhirnya kembali ke 
AS. (sha/c7/hud) 


CAROLINA TOHA, menteri dalam negeri Cile memberikan pernyataan tentang penambahan area berstatus darurat dampak kebakaran hutan di 
negaranya. Dalam bencana ini, sudah 23 orang meninggal dunia. Hingga kemarin (5/2), api tak kunjung padam. 


SITI AISYAH 


STI 


A3 


2 
2 


2023 


6.911,73 4, 


BILATERAL 


Hongkong Ajak Pengusaha 
Ikut Pameran Lagi 


SURABAYA - Mobilitas perdagangan dunia 
kembali normal. Negara-negara dunia pun 
berlomba-lomba memulihkan hubungan 
dagang. Salah satunya, otoritas Hongkong yang 
berupaya menggaet pengusaha Indonesia. 
Mereka meyakinkan bahwa Hongkong sebagai 
global trade hub kembali seperti semula. 

Director Hongkong Trade Development Coun- 
cil (HKTDC) Kevin Chiu mengatakan, pihaknya 
memang menderita selama tiga tahun terakhir. 
Sebab, pemerintah beberapa kali membuka dan 
menutup pintu kunjungan. Namun, hal tersebut 
berakhir sejak akhir tahun lalu. 

”Kami sudah membuka pintu lebar-lebar agar 
pebisnis asing bisa datang lagi ke Hongkong. 
Namun, informasi yang beredar masih simpang 
siur sehingga pengusaha masih ragu untuk datang” 
jelasnya kepada Jawa Pos akhir pekan lalu. 

Dia mengatakan, hubungan Hongkong dengan 
pengusaha Indonesia sebenarnya cukup erat. Selain 
Jakarta, masih ada pelaku usaha asal Bandung, 
Denpasar, Medan, dan Surabaya yang biasanya 
berkunjung ke daerah administratif khusus itu. 

Mayoritas datang untuk mengikuti pameran dan 
konvensi. Para pengusaha mencari produk yang bisa 
didistribusikan di Indonesia. "Setiap tahun kami 
mengadakan 30 pameran dagang internasional. 
Kami biasanya mengundang pengusaha Indonesia 
dengan menyediakan insentif” paparnya. 

Dia menegaskan, seluruh pameran itu bakal 
dimulai lagi tahun ini. Baru saja mereka 
mengadakan pameran mainan dan kerajinan 
yang dihadiri 40 pengusaha Indonesia. Bulan 
depan, mereka juga sudah mendata 50 pengusaha 
yang bakal berangkat ke pameran perhiasan. 

Selama ini pengusaha Indonesia yang sering 
datang bergerak di bidang perdagangan 
kerajinan, fesyen, makanan, perhiasan, dan 
mainan. Setiap tahun sebelum pandemi, mereka 
juga menjadi peserta pameran. "Pada pameran 
intellectual property (IP) dalam waktu dekat, 
pemerintah Indonesia juga bakal membuka 
paviliun eksklusif di sana, tuturnya.(bil/c7/dio) 


2023 


2 


3.384,29 


Bisnis Fesyen Go Global 


“0 


Kita punya masa depan yang cerah 
di dunia fesyen. Yang penting ada 
sinergi dan kolaborasi berbagai pihak 
untuk mendukung dan memfasilitasi 
pelaku usaha dalam mengembangkan 
bisnis modest fashion ke pasar global." 
ZULKIFLI HASAN 


Menteri perdagangan, tentang optimismenya pada 
sektor industri fesyen Indonesia 


KIHT Upaya Tekan 
Peredaran Rokok Ilegal 


SUMENEP - Pemerintah 
berupaya mendorong eko- 
sistem industri hasil temba- 
kau. Hal tersebut dilakukan 
melalui proyek kawasan in- 
dustri hasil tembakau (KIHT). 
Menteri Keuangan Sri Mulya- 
ni mengatakan, KIHT me- 
rupakan salah satu upaya 
untuk bisa memajukan wi- 
layah produksi tanaman itu. 

Semenjak 2022, lanjut Sri 
Mulyani, persentase pem- 
bagian DBH terdiri dari 
kesehatan mendapatkan 


KLCI 


1.490,47 H 


AGFI SAGITTIAN 


DAERAH PENGHASIL: Petani memetik tembakau yang sudah bisa 
dipanen di Pamekasan, Madura. Di Jatim, pemerintah membangun KIHT 


40 persen, kesejahteraan 
masyarakat 50 persen, dan 
penegakan hukum 10 per- 
sen.” Nah, ketentuan baru 
ini menyatakan bahwa DBH 
(sektor penegakan hukum, 
Red) bisa dialihkan, terma- 
suk untuk pembangunan 
KIHT, ungkapnya. 
Mengapa alokasi pene- 
gakan hukum bisa dialihkan 
untuk pembangunan KIHT? 
Rokokilegal beredar karena 


di daerah Sumenep, Pamekasan, Sidoarjo, dan Pasuruan. 


mata rantai yang panjang. 
Karena itu, membangun 
sarana produksi di dekat 
lumbung tembakau diha- 
rapkan menekan peredaran 
rokok ilegal. 

Salah satu KIHT yang sedang 
dalam proses adalah di 
Sumenep. Tahun lalu pemkab 
mendapatkan Rp 10 miliar 
untuk mengembangkan 
kawasan terpadu tembakau 


e3 SGD 
2 
2023 ia: 
11.351,95 S$ 


EKONOMI BISNIS 


Jawa Pos SENIN 6 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 3 


LA 


14.893,50 


MYR 


Z: 


3.497,60 


sia 


2023 


Y 


7: 


2.209,73 


1.029.000 


3 MINYAK 3 
2 
2023 5 
& 
75,69 


TERKENDALA 
REGULASI: 
Pengiriman ekspor- 
impor melalui 
Pelabuhan Tanjung 
Perak, Surabaya, 
beberapa waktu 
lalu. Beberapa 
regulasi dalam 
negeri masih 
kontradiksi 
dengan dibuatnya 
perjanjian 
perdagangan 
bebas sehingga 
ekspor tidak bisa 
maksimal. 


|. , 
PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS 


FTA Belum Maksimalkan Ekspor 


Apindo: RI Harus Fokus 
Industri yang Hasilkan 
Nilai Tambah 


JAKARTA - Keberadaan kerja sa- 
ma dagang berupa Free Trade 
Agreement (FTA) dinilai belum 
optimal mendorong kinerja ekspor. 
Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) menyatakan bahwa per- 
tumbuhan pengiriman barang ke 
negara mitra justru relatif lebih 
lambat setelah mengikuti FTA. 

Salah satu alasannya, beberapa 
regulasi dalam negeri masih kon- 
tradiksi dengan dibuatnya perjanjian 
perdagangan bebas. Ketua Umum 
Apindo Hariyadi Sukamdani me- 
ngatakan, hasil riset pihaknya ter- 
hadap perjalanan FTA selama ini, 
ekspor ke negara non-FTA tumbuh 
4,1 persen (2012-2021) dan mitra 
FTA tumbuh 3 persen. 

Kemudian, persentase ekspor ke 


KINERJA EKSPOR 


BERDASAR 
NEGARA TUJUAN 


SEPANJANG 2022 
(5 TERTINGGI) 


negara mitra FTA naik dari 68 persen 
(2012) menjadi 66,3 persen (2021). 
Kemudian, impor dari negara mitra 
FTA tumbuh lebih tinggi, dari 78,3 
persen menjadi 86,3 persen. ”Pa- 
dahal, FTA tadinya diharapkan agar 
perdagangan Indonesia bisa tumbuh 
positif. Kami introspeksi, banyak 
yang tidak siap ternyata. Tekstil, 
elektronik, dan alas kaki itu saja 
yang siap selama ini. Banyak sektor 
yang tidak siap,” ujar Hariyadi akhir 
pekan lalu. 

Dia menegaskan, Indonesia harus 


Tiongkok 
Jepang 
Thailand 

Korea Selatan 3 USD 9.923 juta 
Amerika Serikat SI usp 9.315 juta 


USD 67.157 juta 
IOI USD 17.077 juta 


1 usD 10.849 juta 


Sumber: BPS 

berfokus agar terus mengembangkan 
industri yang menghasilkan nilai 
tambah. Sebab, ekspor RI terlalu 
bergantung pada bahan mentah 
atau ekstraktif. ” Kita memang 
meningkat, tapi yangekstraktifnya. 
Tidak untuk yang bernilai tambah," 
bebernya. 

Hariyadi menilai, alih-alih men- 
dorong industri nilai tambah, pe- 
merintah justru masih mempersulit 
industri pengolahan untuk terus 
tumbuh. Dia mencontohkan, pajak 
yang dikenakan kepada pelaku usaha 


saat mengimpor bahan baku. "Kita 
mengimpor material kena PPN, 
belum dagang udah kena. Sedangkan, 
ketika FTA itu tarifnya nol, barang 
mereka ke Indonesia. Jadi, kenanya 
di ujung produk kita,” urainya. 

Executive Director Center for 
Strategic and International Studies 
(CSIS) Yose Rizal Damuri mengung- 
kapkan, FTA sejatinya hanya bicara 
akses pasar. Apabila suatu negara 
tidak bisa membaca pasar, tentu 
perjanjian perdagangan itu tidak 
akan dimanfaatkan secara optimal. 
”Kalau tidak ada daya saing, 
marketing intelijen, itu market akses 
tidak bisa digunakan secara 
optimum,” ujarnya. 

Dia mengatakan, Indonesia harus 
mencontoh pemerintah India dan 
Tiongkok yang mendukung pelaku 
usahanya dalam mempersiapkan 
produk yang mempunyai daya saing 
tinggi.” Tidak apa-apa mereka disub- 
sidi, tapi dalam kerangka mendukung 
persaingan, ujar Yose.(agf/c7/dio) 


Lepas 10 Miliar Saham, PGE Incar Rp 9,78 T 


JAKARTA - PT Pertamina Geother- 
mal Energy Tbkakan melaksanakan 
penawaran umum perdana saham 
(initial public offering/IPO). Peru- 
sahaan panas bumi itu melepas 
sebanyak-banyaknya 25 persen saham 
ke publik dari modal. Atau berkisar 
10.350.000.000 (sepuluh miliar tiga 
ratus lima puluh juta) lembar dengan 
harga penawaran Rp 820-Rp 945. 

Direktur Utama PGE Ahmad Yu- 


PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS 


di lahan seluas 2 hektare. 
Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai Kemenkeu Askolani 
mengatakan, pengembangan 
KIHT di Jawa Timur dilaku- 
kan di empat kota. Selain 
Sumenep, di Pamekasan, 
Sidoarjo, dan Pasuruan. 
Empat lokasi itu dipilih ka- 
rena masing-masing wilayah 
dekat dengan lahan tem- 
bakau. (bil/c9/dio) 


Call Center : 0 8001878 878 (24 Jam & Bebas Pulsa) 


niarto menjelaskan, melalui rencana 
IPO, perseroan menargetkan me- 
ngantongi dana hingga Rp 9,78 
triliun. "Alokasi dana hasil pelak- 
sanaan IPO akan digunakan oleh 
PGE untuk kebutuhan belanja modal 
atau capex dan pembayaran seba- 
gian fasilitas pinjaman,” ujar Ahmad 
akhir pekan lalu. 

Ahmad menambahkan, surat 
efektif OJK atas pernyataan pen- 


2023 


Bebas Biaya BBM 


pembelian Hyundai STARGAZER 


ping Gan ketentuan berlaku, 


pembelian bulan Februari 2023, 


CRETA STARGAZER 


# Hyundai Basuki Rahmat - 031 99257111 | 031 99260727 
# Hyundai Gubeng - 031 5036933 

# Hyundai Gresik - 031 39929555 

# Hyundai Galaxy Mall - 031 5956894 


NS 
TT ... 


IEB Hyundai Motors Indonesia 


daftaran IPO PGE diharapkan dapat 
diperoleh pada 16 Februari sehingga 
masa penawaran umum perdana 
saham dijadwalkan pada 20 Februari 
hingga 22 Februari. "Pencatatan 
saham perdana di papan utama 
BEI bisa 24 Februari,” tuturnya. 
Ahmad menjelaskan, anak usaha 
Pertamina itu merupakan salah satu 
perusahaan panas bumi terbesar di 
Indonesia dan global yang diukur 


706 Harga jual Kembali 
10076 tenangkan hati. 


Garansi dari Hyundai. 


Kini semakin tenang punya Hyundai. Hyundai Assurance memberikan 
perlindungan ekstra bagi kendaraan dan juga pengguna mobil Hyundai""", seperti: 


Customer 
Protectis bon 
Program"" 


" Berlaku pada Hyundai STARGAZER dan Hyundai CRETA. 
Maa Pa al 


New Car 
Replacement 
Guaranteo""" 


# Hyundai HR Muhammad - 031 98700888 
# Hyundai Jemur Andayani - 031 8411717 

» Hyundai Pasuruan - 0343 5631111 

# Hyundai Sidoarjo - 031 8941138 


(@) @nyundaimotorindonesia 


Resale 5 
Value Tire 
Guorantee 2) Protection 


(OB Hyundai Motors Indonesia 


dengan kapasitas terpasang. Solidnya 
prospek PGE juga didukungoleh basis 
cadangan dan sumber daya yang besar. 

”Saatini, PGE mengelola 13 wilayah 
kerja panas bumi (WKP) yang terse- 
bar di 6 area dengan kapasitas terp- 
asang 672 mw yang dioperasikan 
sendiri dan sebanyak 1.205 mw di- 
kelola melalui kontrak operasi ber- 
sama (jointoperation contract/JOC)," 
ujarnya. (agf/c6/dio) 


GP HYunDAi 


# Hyundai Tuban - 0356 8839777 
# Hyundai Sutoyo - 0341 493000 
# Hyundai Waru - 031 85582361 

# Hyundai Wiyung - 031 7526999 


 @hyundaimotorid 


JATI DIRI 


NU dan 
Kebangkitan Baru 


BEBERAPA jam lagi, Nahdlatul Ulama 
(NU) genap berusia seabad. Mengikuti 
perhitungan kalender Hijriah, usia 
keseratus tahun itu jatuh pada tanggal 
6 Rajab 1444 atau bertepatan dengan 
Selasa, 7 Februari 2023. Sebuah perjalanan 
panjangnan berliku telah dilewati dengan 
berbagai rona dan warnanya. Perbedaan, 
polemik, perjuangan, dan beragam napas 
organisasi keagamaan dan kemasyarakatan 
telah mewarnai kehidupan di berbagai 
lini di luar urusan keberagamaan. Baik 
pendidikan, sosial, ekonomi, maupun 
negara dan masih banyak lagi. 

NU dengan basis kulturalnya yang di- 
bangun dari akar rumput memiliki ke- 
kuatan untukmenjadi penopangkehidupan 
beragama dan bernegara. Pengajian, 
tahlilan, haul, atau mauludan secaratidak 
langsungtelah menjadi bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan bangsa. Di 
luar sisi 'ubudiyah, pertemuan informal 
yang diumumkan lewat pengeras suara 
musala atau dari mulut ke mulutmampu 
menjaga keutuhan bangsa dari level yang 
paling rendah. Guyon (bercengkerama), 
mengaji, berdoa, dan pulang membawa 
berkat telah menjadi kekuatan yang sulit 
dipecah oleh isu-isu provokatif dan destruktif. 


Kekuatan kultural itu yang diharapkan 
masih terus menjadi solusi atas perma- 
salahan bangsa yangkian bervariasi. NU 
bukan sekadar kebangkitan ulama, bukan 
pula sekadar gerakan kemasyarakatan 
atau keagamaan. NU harus terus dipandang 
sebagai salah satu carahidup bermasyarakat 
dan bernegara. Sikap mencintai negara, 
menebar kasih sayang, dan membangun 
peradaban mulia agar tercipta kedamaian 
serta kebahagiaan bersama menjadi tujuan 
bersama. Mustasyar PBNU KH Ahmad 
Mustofa Bisri menuangkan semangat itu 
dalam Mars Seabad NU. 

NU memiliki peran besar dalam menye- 
lesaikan persoalan bangsa. Permasalahan 
yang terjadi di masyarakat tidak selalu 
efektif diselesaikan secara birokratis dan 
administratif. Dalam hal tertentu, kekuatan 
kultural jauh lebih mengena untuk sebuah 
gerakan dan solusi ketimbang langkah 
represif yang dibalut aturan. Di sanalah 
NU memiliki peran strategis. 

Harus diakui, negara dengan segala 
strukturnya tidak selalu bisamenyentuh 
masyarakat di level bawah. Tapi, NU dengan 
jaringannya memiliki basis kekuatan yang 
solid hingga level kelompok yang paling 
bawah. Kepengurusan dari PBNU (pusat), 
PWNU (provinsi), PCNU (kabupaten/ 
kota), MWCNU (kecamatan), ranting NU 
(kelurahan/desa), hingga anak ranting 
NU (kelompok/majjid) terkoordinasi dan 
terkonsolidasi dengan sangat baik. Belum 
lagi Muslimat, Fatayat, Gerakan Pemuda 
Ansor, ikatan pelajar, dan pergerakan 
mahasiswa. Adajuga badan otonom lain 
yang berbasis kekhususan. Seperti Jatman, 
ISNU, dan masih banyak lagi. 

Karena itulah, tema besar” Mendigda- 
yakan NU Menjemput Abad Kedua Menuju 
Kebangkitan Baru” menjadi platform 
perjuangan organisasi dalam menapaki 
seratus tahun ke depan untuk menghadapi 
beragam tantangan dan permasalahan 
yang semakin kompleks. Tengkes, 
perkawinan usia dini, penguatan ekonomi, 
pemerataan pendidikan, peningkatan 
layanan kesehatan, hingga perdamaian 
dunia menjadi tantangan yang harus 
dijawab NU di abad selanjutnya. Selamat 
Hari Lahir Ke-100 Nahdlatul Ulama. (") 


Jawa Pos 


OPINI 


SENIN 6 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 4 


Berkontribusi Membumikan NU di Penjuru Dunia 


DALAM rangka memperingati 
satu abad Nahdlatul Ulama 
(NU), Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama (PBNU) menghelat 
serangkaian acara akbar dengan 
menghadirkan ulama dan para 
tokoh agama, baik dalam negeri 
maupun luar negeri. Salah satu 
acara yang telah terselenggara 
adalah Religion of Twenty atau 
R20 yang diadakan di Nusa Dua, 
Bali, pada 2-3 November 2022, 
dihadiri pemimpin agama 
sedunia. Mereka duduk bersama 
untuk mendiskusikan isu-isu 
global dengan mengedepankan 
agama sebagai solusi guna 
terciptanya tatanan dunia yang 
damai dan harmonis. 

R20 menjadi sinyal bahwa NU 
siap menjadi motor penggerak 
perdamaian dunia. Kader NU 
terpanggil untuk terlibat aktif 
dalam memberikan solusi 
terbaik di segala permasalahan 
di dunia internasional. Hal ini 
adalah fitrah yang tidak bisa 
terelakkan dari nuansa kehi- 
dupan kader NU. Sebab, bagai- 
manapun juga, kewajiban ma- 
nusia secara umum adalah 
membangun dunia dengan 
bangunan kehidupan yangindah. 

Di dalam Alguran surah Hud 
ayat 61 disebutkan yang artinya: 
"Dia telah menciptakan kamu 
dari bumi (tanah) dan menja- 
dikan kamu pemakmurnya.” 
Maka, kader NU harus siap untuk 
menerima tantangan merawat 
jagat dengan mempersiapkan 
segala kekuatan, baik kekuatan 
intelektual maupun spiritual. 
Dalam rangka mewujudkan hal 
tersebut, salah satu cara yang 
dilakukan PBNU ialah mengajak 


para kiai serta kader NU untuk 
berdiskusi melalui forum-forum 
kajian ilmiah. Termasuk di 
antaranya adalah perhelatan 
Halagah Figih Peradaban. 


NU Mencetak Kiai Pemikir 
dan Pembangun Peradaban 
Salah satu agenda yang dihelat 
PBNU dalam menyemarakkan 
satu abad NU adalah Halagah 
Figih Peradaban. Sebanyak 
250 halakah di seluruh Indone- 
sia telah dilancarkan sejak 
tanggal 11 Agustus 2022. Se- 
dangkan puncaknya dilaksa- 
nakan di Surabaya pada 6 
Februari 2023 dengan mengha- 
dirkan ratusan ulama, baik 
dalam maupun luar negeri. 
Dalam Halagah Figih Pera- 
daban, para kiai diajak untuk 
mendiskusikan isu-isu global 
dengan merujuk pada kitab- 
kitab kuning atau klasik. Hala- 
kah ini dapat memberikan 
kesempatan kepada para kiai 
untuk berkontribusi mem- 
bangun peradaban melalui 
kandungan kitab kuning. 
Halakah ini juga dapat mem- 
buka cakrawala pengetahuan 
bagi kader NU tentang dinamika 
peradaban di dunia. Maka, ha- 
lakah ini sebenarnya dapat 
dijadikan stimulan bagi warga 
nahdliyin untuk semangat 
bersama membangun pera- 
daban melalui khazanah NU. 
Dan begitulah seharusnya se- 
orang ulama, selain berpegangan 
padaprinsip agama, harus me- 
ngetahui perkembangan za- 
mannya dan memahami geja- 
la serta perubahan sosial. 
Rais Aam PBNU KH Miftahul 


DESAS-desus penculikan 
anak menyebar ke berbagai 
daerah. Bukan hanya di Jawa 
Timur, tapi sampai Palembang. 
Modusnya hampir sama, 
sekadar menarasikan kasus 
kriminal sebagai penculikan 
anak. Seperti video di TikTok 
tentang penangkapan perem- 
puan bertelanjang dada yang 
dinarasikan sebagai penculik 
di Pasar 16 Palembang. 

” Hati-hati penculikan anak 
berusia 13 tahun yah di tangkap 
oleh warga setempat di Palem- 
bang di kilo meter 16 tolong 
hati hati, tulis akun TikTok 


.SEMOGA 
PUTUSANNYA 
BENAR-BENAR 


REZA AHMAD ZAHID ") 


Akhyar sering mengingatkan 
kepada kami selaku pengurus 
NU tentang karakter seorang 
ulama yang seharusnya adalah 
al aakif ala diinihi wal “arif 
bi haali goumihi. Yakni orang 
yang senantiasa berpegangan 
pada agama dan mengetahui 
perilaku sosial masyarakatnya. 
Semangat PBNU untuk meng- 
giring opini kontekstualisasi 
kitab kuning dan aktualisasinya 
tentu memiliki implikasi yang 
sangat positif bagi kalangan 
pondok pesantren. Ketika 
terlahir dari pesantren, NU tidak 
bisa terlepas dari kitab kuning. 
Melalui kitab kuning, para kiai 
menjawab permasalahan dunia 
dan menyikapi isu-isu global. 
Hal itu menjadi suatu tantangan 
tersendiri bagi pengasuh pondok 
pesantren serta para santri untuk 
lebih mendalami kajian kitab 
kuning. Tidak hanya secara 
tekstual saja, akan tetapi harus 
dikembangkan metode kajian 
kitab kuning secara kontekstual. 
Selain itu, para santri harus 
mampu mengaktualisasikan 
teks-teks kitab kuning dalam 
dinamika perkembanganzaman. 
Maka, dengan demikian, ketika 
menatap masa abad kedua, NU 
sudah siap dengan melimpahnya 
kader NU yang kompeten. 


Pendaca Menu 


Istigamah dengan Tradisi 
dalam Merawat Jagat 
Peringatan satu abad NU me- 
nandai akan kuatnya eksistensi 
NU dalam berkontribusi terha- 
dap bangsa dan negara. Sejak 
awal didirikan, NU memiliki 
sumbangsih yang luar biasa 
untuk memperjuangkan dan 
mempertahankan kemerdekaan 
Republik Indonesia. Hingga 
saat ini NU tetap eksis untuk 
memberikan yang terbaik bagi 
bangsa dan negara. 

Khidmah kader serta warga 
NU dengan cara istigamah dalam 
berpegangan pada tradisi dan 
dawuh para sesepuh menjadi 
faktor utama untuk meraih 
keberhasilan. KH Hasyim Asyari 
sebagai pendiri NU telah menulis 
Oonun Asasy sebagai prinsip- 
prinsip dasar dalam berjamiyah. 

Banyak dawuh serta nasihat 
dari para kiai tentang keutamaan 
berkomitmen dalam berkhid- 
mah kepada umat melalui NU. 
Semua itu harus dijadikan 
guidance dalam berkhidmah 
dan menggerakkan roda organi- 
sasi. Setinggi apapun loncatan 
organisasi atau selebar apa pun 
langkah jamiyah, tetap harus 
mengindahkan tradisi para 
leluhur. Itulah makna yangtersirat 
dalam prinsip berorganisasi NU: 
al muhafadzoh alalgodiimissholih 
wal alhdzu bil jadiidil aslah 
(memelihara hal-hal lama yang 
baikdan mengambil hal-hal baru 
yang lebih baik). 

Interaksi dengan dunia inter- 
nasional bukanlah suatu hal 
yang baru bagi NU. Setiap pe- 
mimpin NU di setiap periodenya 
pasti pernah menjalin hubungan 


dengan dunia internasional. 
Tentu setiap pemimpin memiliki 
pola yang khas dalam berkomu- 
nikasi dalam hubungan interna- 
sional. Akan tetapi, mereka tetap 
berpegangan teguh dengan 
tradisi jamiyah. Seperti halnya 
yang dilakukan Gus Dur. Wa- 
laupun hubungan internasional 
yang beliau lakukan sangatlah 
luas, Gus Dur masih tetap kukuh 
berpegangan pada tradisi ke- 
santriannya. Di antara yang 
dapat kita saksikan dari sejarah- 
nya, sebagai tokoh internasional, 
beliau masih sowan ke pesan- 
tren-pesantren dan mencium 
tangan para gurunya, hormat 
atas segala arahan yang diberi- 
kan, dan tentu masih sempat 
berkumpul bersama dengan 
para kaum sarungan sambil 
mendiskusikan isu-isu global. 

Keistigamahan dengan tradisi 
dalam berorganisasi memang 
suatu hal yang unik, apalagi 
diiringi dengan perkembangan 
zaman yang sangat pesat. Akan 
tetapi, keunikan inilah sebenar- 
nya yang menjadi kunci kesuk- 
sesan dalam berjamiyah. Seperti 
yang dikatakan dalam pepatah 
Arab: al istigomah miftahun 
najaah (istigamah adalah kunci 
kesuksesan). Dengan keistiga- 
mahan itulah, terbukti kita masih 
bersambungsilsilah dan menda- 
patkan curahan doa para pendiri. 

Selamat dan sukses serta 
berkah selalu untuk NU. Bangga 
kita menjadi bagian sejarah 
satu abad NU. (“) 


“) Katib Syuriah PBNU, 
Pengasuh Pondok Pesantren 
Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri 


Surat dikirim ke e-mail: pm@jawapos.co.id. Sertakan salinan KTP, alamat lengkap, dan nomor telepon. 


Bandul Keadilan Kasus Sambo 


ILUSTRASI: BAGUS/JAWA POS 


HOAX anu BUKAN 
Dinarasikan Perempuan Penculik Anak, padahal Copet Pasar 


Yeyen Saputera sembari meng- 
unggah video perempuan 
tersebut bertelanjang dada 
(s-id/PalembangKM16). 

Di Facebook video serupa 
diunggah melalui rekaman 
amatir dari dalam kendaraan. 
Keterangan pengunggah video 
menyebut terjadi di Pasar 16 
Palembang. ” Masih banyak 
pelaku yg belum tertangkap 
anak anak dan orang tua 
dihimbau lebih berhati-hati," 
tulis akun Facebook Desti 
Sulman MSI (s.id/Pasar16PLB). 

Berdasar penelusuran, pe- 
rempuan bertelanjang dada 


PERSIDANGAN kasus pem- 
bunuhan berencana Brigadir 
Yosua sudah mendekati babak- 
babak akhir. Dinamika persi- 
dangan sudah bisa kita lihat 
secara terang benderang mela- 
lui berbagai media massa, baik 
cetak maupun elektronik. Para 
terdakwa telah melakukan ber- 
bagai upaya untukbisa "selamat" 
dari dakwaan, yang nantinya 
bakal berujung pada keputusan 
hakim, untuk memperoleh gan- 
jaran kurungan yang setimpal. 

Masyarakat menunggu harap- 


harap cemas hasil putusan 
hakim. Keadilan menjadi kata 
kunci, agar putusan hakim fair, 
objektif, tidak memihak, dan 
utamanya, tidak kontroversial 
yang justru bakal memicu 
kegaduhan baru. Bisa dipas- 
tikan, keputusan hakim tak 
akan memuaskan semua pihak. 

Hakim harus tetap menggu- 
nakan ketajaman nurani dan 
intuisi hukum untuk memutus 
perkara. Kasus Sambo sudah 
sangat merugikan banyak pihak, 
terutama institusi Polri. Pendu- 


itu merupakan pencopet di 
pasar tersebut. Dia adalah Nur- 
ma, seorang residivis kasus 
pencopetan di Palembang. 

Kapolsek Ilir Timur I Kota 
Palembang Kompol Ginanjar 
Aliya Sukmana mengung- 
kapkan, modus yang digu- 
nakan Nurma ialah memepet 
korban saat mencopet. Bah- 
kan, dalam catatan kepolisian, 
Nurma sudah empat kali 
keluar masuk penjara dengan 
kasus yangsama. "Itu residivis, 
sudah empat kali beraksi,” 
ucapnya ketika dikonfirmasi 
Sabtu (28/1). 


lum keadilan tengah bergoyang 
kencang. Ada tarik-menarik 
kepentingan di sana. Hakim dan 
jaksa adalah manusia biasa, yang 
jauh dari sempurna. Bagi penegak 
hukum, saatnya mewariskan 
"legacy keadilan bagi mereka 
yang benar-benar berhak. Bukan 
polemik, kontroversi, yang akan 
membuat semakin buram wajah 
penegakan hukum di negeri ini. 


BUDI SARTONO SOETIARDJO 
Cilame, Kab Bandung Barat 
081572077XXX 


Ginanjar menambahkan, 
setiap kali kedapatan mencopet, 
wanita tersebut langsung mem- 
buka bajunya agar dianggap 
mengalami gangguan jiwa. 
"Berdasar keterangan saksi, 
wanita itu langsung membuka 
bajunya agar dibebaskan," 
katanya. Anda dapat mem- 
bacanya di s.id/CopetResidivis. 
(zam/c9/jun) 


FAKTA 


Perempuan pada video 
tersebut adalah residivis 
kasus pencopetan. 


Jawa Pos 


Angger Bondan, Allex @omarullah, 


Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ibnu Yunianto 
Wakil Pemimpin Redaksi: Tatang Mahardika, 
Tri Mujoko Bayuaji 


Senior Editor: Rohman Budijanto 

Kepala Kompartemen: 

Agung Kurniawan, Anggit Satriyo Nugroho, Baskoro Yudho 
Redaktur Pelaksana: Eko Priyono 


Redaktur: Ali Mahrus, Andrianto Wahyudiono, Andri Teguh 
Pryantoro, Anton Hadiyanto, Any Rufaidah, Ariyanti Kurnia 
Rakhmana, Aris Imam Masyhudi, Dani Nur Subagiyo, 

Dwi Shintia Irianti, Firzan Syahroni, M. Sholahuddin, 
Naufal W. Asmoro, Nora Adriani Sampurna Putri, 

Nur Aini Roosilawati, Sidig Prasetyo 

Asisten Redaktur: Ariski Prasetyo Hadi, 

Candra Kurnia, Diar Candra Tristiawan, Glandy Burnama, 
Indria Pramuhapsari, Juneka Subaihul Mufid, 


Maya Apriliani Eko Susanti, Thorig Solikhul Karim 
Reporter: Adinda Wahyu Azmarani, Agfi Sagittian, 

Agus Dwi Prasetyo, Arif Adi Wijaya, Bagus Putra 
Pamungkas, Dimas Nur Apriyanto, Dinda Juwita, 

Edi Susilo, Eko Hendri Saiful, Fahmi Samastuti, Farid Satya 
Maulana, Ferlynda Putri Sofyandari, Firma Zuhdi Alfauzi, 
Folly Akbar, Galih Adi Prasetyo, Hasti Edi Sudrajat, 

Pied Rahmat Rifadin, Ilham Dwi Ridlo Wancoko, 

Isnina Aryani Hasanah, Khafidul Ulum, Lugas Wicaksono, 
M. Apridio Kurnia Ananta, M. Hilmi Setiawan, 

M. Salsabil A'dn, Narendra Prasetya, Nurul Komariah, 
Nugroho Galih Wicaksono, Rizky Ahmad Fauzi, 

Sahrul Yunizar, Septian Nur Hadi, Septinda Ayu Pramitasari, 
Siti Aisyah, Taufig Ardyansyah, Umar Wirahadi, 

Wahyu Zanuar Bustomi, Zalzilatul Hikmia 


Fotografer: Beky Subechi, M. Ali (koordinator Jakarta), 
Dite Surendra (koordinator Surabaya), Ahmad Khusaini, 


Dipta Wahyu Pratomo, Fedrik Fernando Tarigan, 

Guslan Gumilang, Haritsah Al Mudatsir, Hendra Eka, 

mam Husein, Miftahulhayat, Nur Frizal Kurniawan, 

Puguh Sujiatmiko, Robertus Risky Pradianto, Salman Toyyibi, 
Alfian Rizal, Dimas Maulana, Riana Setiawan 


Editor Bahasa: 

rwan Herdyanto (koordinator), Achmad Santoso, Aisha Aulia 
Rahma, Ernawati, Hapidhoturropiah, Mega Amalia Ghassani, 
Oktavia Dwi Puteri Santoso, Yogi Sutopo 

Desain Grafis dan Tata Artistik: 

Bagus Hariadi, Budiono, Herlambang Bintang, Imas Ayu, 
Rizky Agung, Wahyu Kokkang 


Sekretaris Redaksi: Dava Novianti 
Pracetak: M. Tova Maulana Irfan 


Tim Liputan Iklan 
Kepala Kompartemen: Maharani Wanodya Anugerah 
Primarissa, Mahesa Indra 


Asisten Redaktur: Agus Wirawan, Koko Kurniawan, 
Xaveria Rahmani Utami 

Reporter: Ari Setiyaningrum, Al Mushowwir, 

Nadia Hanum, Nofia 

Fotografer: Andriansyah Poetra, Sugeng Deas 


Rizna Mifta, Vicky Ferandhika, Mochammad Sholeh 
Sirkulasi: Moh. Mansur 


Penerbit: PT Jawa Pos Koran 

Direktur Utama: Leak Kustiyo 

Direktur: Eddy Nugroho 

Wakil Direktur Bidang HRD: Rudy Harahap 

Wakil Direktur Bidang Keuangan: Desy Andriani 
Konsultan Hukum: 

Markus Sajogo & Associates (MS&A Law Firm) 
Ombudsman: Rohman Budijanto, Bambang Janu Isnoto 
Alamat Redaksi: 

Graha Pena Lt 4 JI A. Yani 88, Surabaya, 60234 


Iklan: Dyah Shianti, Rensi Dewi Bulan, David Arya, Retno Palupi, 
Yuni Tan, Andreswari, Idah Saidah, Leanda Masius, Ratih Koriah, 


Jawa Pos Metropolitan 
General Manager: Suprianto 
Kepala Kompartemen: Susilo 
Redaktur: 

Arief Indra Dwisetyadi 
Asisten Redaktur: 

Bayu Putra 


JawaPos.com 
Pemimpin Redaksi/ 
Penanggung Jawab: 
Dhimas Ginanjar 
Satria Perdana 
Jawa Pos Group 
Newsroom 
General Manager: 
Bambang Janu Isnoto 


Jawa Pos Radar 

Direktur Utama: Leak Kustiyo 

Direktur: Eddy Nugroho, Marsudi Nurwahid P. 

Wakil Direktur: Baehagi, Desy Andriani Radar Malang: Tauhid Wijaya 
Radar Kediri: Kurniawan Muhammad Radar Tulungagung: Aris Sudanang 
Radar Madiun: Wahyudi Novianto Radar Bojonegoro: Eri Suhariyadi 
Radar Tuban: Marsudi Nurwahid P. Radar Mojokerto: M. Nur Kholis 
Radar Bromo: Ahmad Suyuti Radar Jember: Cholig Baya 

Radar Banyuwangi: Samsudin Adlawi Radar Madura: Abdul Aziz 
Radar Solo: Marsudi Nurwahid P. Radar Semarang: Baehagi 

Radar Kudus: Baehagi Radar Jogja: Ananto Priyatno 

Radar Bali: Justin M. Herman Radar Jombang: M. Nur Kholis 


Percetakan: PT Temprina Media Grafika 

Alamat Percetakan: Jalan Sumengko Km 30-31, Wringinanom, Gresik 

Telepon Redaksi: 031-8202240, Fax: 031-3285555 

Telepon Iklan: 031-8202254, Fax: 031-8294573, E-Mail: iklangjawapos.co.id 
Telepon Pemasaran: 031-8202000, Fax: 031-8250009 

Perwakilan Jakarta: Gedung Graha Pena, Jl Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 
Telepon: 021-53699500, Fax: 021-5349207 Homepage: http//digital.jawapos.co.id 
E-Mail: editor@jawapos.co.id Harga Langganan: Surabaya, Sidoarjo, 

dan Gresik Rp 120.000 Jakarta: Rp 110.000 Luar Pulau: Tambah ongkos kirim 


Wartawan Jawa Pos dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita. 


Wartawan Jawa Pos dibekali dengan kartu pers yang selalu dikenakan selama bertugas. 


Semua artikel dalam rubrik Komunikasi Bisnis/Politik/Pemerintahan/Pendidikan adalah pariwara. 


Semua artikel yang ditulis oleh Tim Liputan Iklan adalah pariwara. 


Kolom Analisis Sosial dan Politik di Halaman 1 dan Sambungan adalah Pariwara. 


Jawa Pos 


Jajaki Penambahan 
Beasiswa ke Mesir 


Dari Pertemuan Gubernur-Wakil 
Grand Syekh Al Azhar 


SURABAYA - Rombongan ulama 
dan akademisi dari Mesir yang 
dipimpin Wakil Grand Syekh Al 
Azhar Prof Dr Syekh Muhammad 
Abdurrahman Adh-Dhuwainya 
berkunjung ke Gedung Negara 
Grahadi kemarin. 

Dalam kesempatan itu, mereka 
bertemu dengan Gubernur Khofifah 
Indar Parawansa. Sejumlah topik 
dibahas dalam pertemuan selama 
dua jam tersebut. Mulai peningkatan 
kerja sama di bidang pendidikan 


hingga pentingnya modernisasi 
dan toleransi. 

Di sektor pendidikan, Khofifah 
dan rombongan Mesir menjajaki 
penambahan kuota beasiswa untuk 
masyarakat Jatim yang belajar ke 
Mesir. Saat ini setiap tahun pemprov 
memberangkatkan tujuh mahasiswa 
ke Mesir. Ke depan, kuota diharapkan 
bertambah. ”Inginnya bisa sampai 
50 orangpertahun, tambah Khofifah. 

Berdasar yang disampaikan 
perwakilan Al Azhar, setiap tahun 


AWA TIMUR 


ada 13 ribumahasiswa asal Indonesia 
yang masuk ke lembaga pendidikan 
tersebut. Jurusannya beragam. 
Syekh Muhammad Abdurrahman 
Adh-Dhuwainy menjelaskan bahwa 
mahasiswa asal Indonesia mendapat 
perhatian khusus. Selain nilainya 
tinggi-tinggi, merekajuga aktif dalam 
kegiatan di kampus.”Mahasiswa asing 
kami paling banyakasal Indonesia," 
kata Muhammad Abdurrahman. 
Dalam kesempatan tersebut, Syekh 
Muhammad Abdurrahman Adh- 


EKO HENDRI/JAWA POS 


ERAT: Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama rombongan ulama dan akademisi dari Mesir yang dipimpin Wakil Grand Syekh Al Azhar Prof Dr Syekh Muhammad Abdurrahman Adh-Dhuwainya di Gedung Negara Grahadi kemarin (5/2). 


Dhuwainy juga menyampaikan 
pentingnya modernisasi beragama. 
Antaraagamadankehidupanharus 
seimbang. ”Pola pikir terkait 
modennisasi harus diterapkan di 
kehidupan, tambahnya. 

Kunjungan tersebut merupakan 
rangkaian dari persiapan pelaksa- 
naan 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU). 
Momentum itu diharapkan mem- 
buat hubungan ulama, pejabat, 
dan akademisi antarnegara makin 
erat. (hen/c6/ris) 


SENIN 6 FEBRUARI 2023 


5 


Harga Beras Sudah Tembus Rp 12 Ribu 


Gubernur Instruksikan 
Perbanyak Operasi Pasar 


SURABAYA - Warga di ber- 
bagai wilayah Jatim tengah 
dibuatkelimpungan. Pemicunya 
adalah kenaikan harga sejumlah 
kebutuhan pokok. Terutama 
beras. Harga bahan pokok 
yangsatuitu merangkak naik 
sejak awal tahun lalu. 

Bahkan, kini harganya sudah 
tembus Rp 12 ribu per 
kilogram. Jauh di atas harga 
eceran tertinggi (HET). Situasi 


BAKTI SOSIAL 


Peringati Satu Abad NU 
lewat Pengobatan Mata Gratis 


SURABAYA - Mengambil momentum Harlah 
Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU), PBNU 
bekerja sama dengan Eyelink Foundation serta 
Universitas NU Surabaya (Unusa) menggelar 
operasi katarak dan berbagi kacamata secara 
gratis. Di fase awal, program bertajuk Indonesia 
Bebas Kebutaan itu bakal digelar di Pulau 
Bawean, Gresik, mulai hari ini (6/2) hingga 11 


Februari mendatang. 


Pembina Eyelink Foundation Uyik Unari 
memaparkan, sebelum melaksanakan operasi, 
pihaknya melakukan skrining awal pada 
November lalu. "Dari 900 warga yang diperiksa, 
296 orang menderita katarak dan 90 orang 
menderita pterygium. Selain itu, juga ada 
penderita gangguan penglihatan lain,” katanya. 

Sementara itu, Ketua Yayasan Rumah Sakit 
Islam Surabaya (Yarsis) Mohammad Nuh 
mengatakan bahwa kerja sama program tersebut 
tak hanya digelar di Bawean. Tapi juga akan 
dilakukan di daerah lain di Jatim. ”Yarsis bersama 
rumah sakitnya dan Unusa akan men-support 
kegiatan ini,” ucapnya. (elo/c9/ris) 


mandiri 


NULINARKI 


itu mendapat atensi dari 
Gubernur Khofifah Indar 
Parawansa. Orangnomor satu 
di Jatim tersebutmenginstruksi 
jajarannya untuk menggelar 
operasi pasar. 

Selain itu, Khofifah mengajak 
seluruh pemerintah kabupaten/ 
kota untuk memantau harga 
serta jalur distribusi bahan 
pokok, terutama beras, di seluruh 
wilayah. "Saya minta semua 
kepala daerah melakukan 
intervensi untuk perluasan 
distribusi beras,” kata Khofifah. 

Sebab, langkah tersebut 


AKHMAD HUSEIN/JAWA POS 
KERJA SAMA: Penandatanganan program bertajuk Indonesia 
Bebas Kebutaan antara PBNU, Eyelink Foundation, dan Unusa 
berlangsung di tower RSI A. Yani pada Sabtu (4/2) lalu. 


N 

N MH 
sangat penting. Mengingat, 
kenaikan harga beras ber- 
potensi membuat harga 
pokok lainnya ikut naik.” Kerja 
sama seluruh stakeholder 


. SEJUMLAH BAHAN POKOK 
» YANG NAIK HARGA DI JATIM 


(09 Beras Bengawan 


YV) Minyak curah 
Rp 15.810/kilogram 


Rp 12.467/kilogram 


& Gula pasir 


Rp 13.135/kilogram 


sangat diperlukan,” ujar tokoh 
yangjuga ketua PP Muslimat 
NU tersebut. 

Melalui operasi pasaryang 
digulirkan pemprov, harga 


Ir 


9 ai SS 

O Tepung terigu Selmpabino 
Rp 11.661/kilogram ana 
Cabai hingga 
Rp 50.264/kilogram 5 Sena 


GRAFIS: ADITYA/JAWA POS 


beras yang ditetapkan Rp 9.000 
per kilogram. Alias di bawah 
harga eceran tertinggi (HET) 
sebesar Rp 9.450 per kilogram. 

Melalui operasi pasar 


tersebut, Khofifah menar- 
getkan harga beras bisa 
kembali pada titik yang bisa 
dijangkau lebih luas oleh 
masyarakat. "Sebab, beras 
masih menjadi kebutuhan 
pokok yang prioritas bagi 
masyarakat,” kata tokoh yang 
juga ketua PBNU tersebut. 
Sementara itu, operasi pasar 
tersebutmulai digeberpadaSabtu 
(4/2) lalu di sejumlah wilayah. 
Khofifah ikutmemantaujalannya 
kegiatantersebut. Salahsatunya 
di Pasar Larangan, Sidoarjo. 
Berdasar data pantauan harga 


bahan pokok di seluruh pasar 
di Jatim, harga berasmemang 
mengalami tren kenaikan. 
Misalnya, harga beras bengawan 
saat ini mencapai Rp 12.467 
perkilogram. Sedangkan harga 
beras mentik Rp 11.912 per 
kilogram. Hargaitu sudah turun 
dibandingkan sebelumnya. 
Selain beras, harga sejumlah 
bahan pokok mengalami 
kenaikan selama beberapa 
hari terakhir. Yakni, minyak 
goreng, tepung terigu, daging 
sapi, serta sejumlah komo- 
ditas lainnya. (hen/c7/ris) 


7 Persen Perekonomian ASEAN Berputar di Jatim 


Dari Silaturahmi Panglima TNI 
Bersama Pengusaha Tionghoa 


SURABAYA - Kondisi perek- 
onomian nasional saat ini 
terus membaik setelah 
pandemi Covid-19 berlalu. 
Salahsatufaktorpendukungnya 
adalah kebersamaan seluruh 
stakeholder yang membuat 
keamanan lingkungan daniklim 
usaha kondusif. 

Halitu disampaikan Panglima 
TNI Laksamana TNI Yudo 
Margono dalamacarasilaturah- 
mi bersama para pengusaha 
Tionghoa di gedung Satoria 
Tower, Surabaya, kemarin (5/2). 


AKRAB: Presiden Direktur Satoria Group Alim Satria (kiri), Wakapolri Komjen 
Gatot Eddy Pramono (dua dari kiri), Panglima TNI Laksamana Yudo Margono 
(tengah), serta Wagub Emil Elestianto Dardak dalam silaturahmi tokoh- 
pengusaha dan perayaan Imlek 2023 di Satoria Tower kemarin (5/2). 


Dia menyatakan, pandemi 
Covid-19 sudah berakhir. Kondisi 
ekonomipun berangsur pulih. 
”"Banyaknegarayangmengalami 
krisis, tapi kita masih bisa 


bertahan dan bangkit. Kuncinya 
tadi, kebersamaany tuturnya. 
Hal senada diungkapkan 
Wagub Jatim Emil Elestianto 
Dardak. Dia menyebutkan, 


membaiknya kondisi perekono- 
mianjuga sangatterasa di Jatim. 
Indikatornya terlihat dari 
pertemuan perwakilan negara- 
negara ASEAN di ibu kota 
Kamboja, PhnomPhen, beberapa 
waktulalu.”Didalampertemuan 
tersebut,munculhasilsurveiyang 
menyebutkan 7persenperputaran 
ekonomi dinegara-negaraASEAN 
ada di Jatim,” katanya. 
Menurut Emil, data tersebut 
tidakmungkin muncul begitu 
saja. Banyakpihakyang berpe- 
ran dalam mewujudkaniklim 
usaha yangkondusif.” Termasuk 
jajaran forkopimda dan TNI- 
Polri yang terus menjaga situasi 
tetapaman dannyaman untuk 


berusaha, katanya. 
Sementaraitu, sederettokoh, 
pejabat, dan pengusaha hadir 
dalam silaturahmi sekaligus 
peresmian gedungSatoria Tower. 
Selainpanglima TNI, hadir Waka- 
polri Komjen Pol Gatot Eddy 
Pramono. Dari kalangan 
pengusaha, adaperwakilandari 
Paguyuban Sosial Marga 
Tionghoa Indonesia (PSMTI) 
Jatim serta Perhimpunan 
Indonesia-Tionghoa (INTI). 
Terpisah, Presiden Direktur 
Satoria Group AlimSatiamenya- 
takan, silaturahmitersebut digelar 
untukmempereratdan menjaga 
hubunganantaraparatokohmau- 
punpengusaha. (adi/c12/ris) 


Luncurkan B-Fest Melalui Pelepasan Balon 


BANYUWANGI - Kalender 
pariwisata tahunan 
"Banyuwangi Festival” 
(B-Fest) 2023 resmi 
diluncurkan. Sebanyak 55 
event atraktif bakal digeber 
sepanjang tahun di kabupaten 
The Sunrise of Java itu. 

Peluncuran B-Fest 2023 
ditandai dengan pelepasan 
balonudara yang berlangsung 
di Taman Blambangan pada 
Sabtu (4/2) malam. Bukan 
hanya ajang pariwisata, 
berbagai sektorjuga diangkat 
dalam B-Fest 2023. Di 
antaranya, sport tourism, 
pendidikan, dan kuliner. 

Bupati Ipuk menyatakan, 
B-Fest merupakan sarana 


pertumbuhan ekonomi Banyu- 
wangi. "Lewat Banyuwangi 
Festival, diharapkan pariwisata 
semakin maju, kunjungan 
wisatawan terus bertambah, 
yang akhirnya akan berimbas 
pada peningkatan pereko- 


RESTO FAVORIT ANDA DI CULINARY AWARDS 2022 ? 


KATEGORI & NAMA NOMINATOR: 


Kategori: ........ 


INGMG RESTO! senseresnernoresesnnsesnsng0nencnsn01 


Beri nilai 1-10 pada setiap poin penilaian 


ANAK) 22 


to) F& 
Jawa Pos pkrindo 


Food Fed 


Kualitas Makanan : 


Kebersihan 


Value for Money :..... 


Kualitas Layanan :..... 


Atmosfer : 


» Kirimkan balot ke Jawa Pos Gedung Graha Pena Lt 4, JIA Yani 88, Surabaya. 
" Batas akhir pengumpulan balot 21 Februari 2023 - Info nominasi dan kategori bisa dilihat di Instagram @jawapos 


LAUNCHING 
B-FEST 2023: 
Peluncuran 
event 
Banyuwangi 
Festival 2023 
di Taman 
Blambangan, 
Sabtu (4/2) 
malam, ditandai 
dengan 
pelepasan balon 
ke udara. 


RAMADA KUSUMA/JAWA POS RADAR BANYUWANGI 


nomian warga, ujarnya. 
Secara kuantitas, kata Ipuk, 
event yang tersaji dalam 
B-Fest 2023 lebih sedikit 
daripada tahun sebelumnya. 
Namun, durasi tiap event 
diperpanjang. "Tidak hanya 


No telepon 


Alamat 


sehari, ada yang sampai 
sepekan, bahkan sebulan 
penuh. Jadi, pengunjung 
tidak perlu khawatir 
ketinggalan,” kata orang 
nomor satu di jajaran Pemkab 
Banyuwangi tersebut. 


Sejumlah event yang 
digeber sepekan, antara lain, 
Festival Budaya Blambangan 
(4-10 Juni), Festival Kitab 
Kuning (10-17 Juni), dan 
event Sepekan Taman Suruh 
yang dihelat pada 16-22 Juli. 

Sementara itu, menandai 
dimulainya kalender B-Fest 
2023, digelar Banyuwangi 
Culture Everyweek (BCE). 
Melalui pentas seni dan 
budaya yang digelar setiap 
akhir pekan itu, pelajar SD 
hingga SMA dari berbagai 
kecamatan di Banyuwangi 
akan menampilkan beragam 
atraksi seni dan budaya 
secara bergiliran setiap 
pekan. (sgt/aif/c12/ris) 


" Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Apabila ada yang tidak sesuai berdasarkan persepsi, panitia 
berhak melakukan pembatalan secara sepihak. - Sebagai syarat sah voting dan hadiah, balot wajib diisi lengkap. 


Sponsored by: 


mandiri 


Jawa Pos 


— ae Supported by. 
apkrindo (hy 


H HONDA (air PU Ana 


JawaPos" JawaPos.com 


SHOW: 


Manuel STUDIOS 
DARI LANSIA JADI JAGOAN: Paul Rudd harus mengembalikan 
bentuk tubuhnya untuk kembali berperan sebagai Ant-Man. 


Upaya Keras demi 
Kembali ke Marvel 


LOS ANGELES - Hampir empat tahun tidak bermain 
sebagai Scott Lang alias Ant-Man di Marvel Cinematic 
Universe (MCU), Paul Rudd harus kembali beradaptasi. 
Salah satunya soal pembentukan tubuhnya demi 
film terbarunya, Ant-Man and the Wasp: 
Ouantumania, yang akan tayang pada 17 Februari 
mendatang. Terlebih, Rudd baru saja membintangi 
drama The Shrink Next Door di mana karakternya 
digambarkan menjadi berusia 70-an tahun. 

”Aku bekerja sangat keras untuk kembali ke 
bentuk semula untuk Guantumania, dan aku 
menyadari, ya Tuhan, ini jauh lebih sulit daripada 
sebelumnya (Ant-Man and the Wasp (2018)),” 
katanya sebagaimana dilansir Men's Health. Meski 
mood-nya sempat berantakan, Rudd mampu 
menjadi sangat fokus dengan tujuan utamanya. 

Dia tahu bahwa harus memainkan adegan telanjang 
dada dalam film tersebut. "Aku bisa berolahraga 
dengan keras dan makan sempurna, tapi aku tetap 
terlihat paling buruk di antara kebanyakan Avengers 
lainnya, katanya. 

Selain berlatih dengan pelatih khusus, dia mengatur 
pola hidupnya. Mulai menghilangkan gula dalam 
makanannya hingga mengatur jadwal tidur. Setelah 
tidur cukup, aktivitas Rudd dimulai dengan minum 
secangkir kopi. Lalu, dia melakukan latihan kardio 
sebelum makan. Rudd juga berlatih angkat beban 
setidaknya tiga kali dalam sepekan. 

Sebagai tambahan nutrisi, Rudd makan telur 
setiap hari. Asupan protein berupa salmon juga 
diperbanyak. Begitu pula dengan protein shake 
yang hanya berupa protein dan air, tanpa buah. 
”Kedengarannya seperti neraka. Tapi benar-benar 
tidak. Aku menemukan rutinitas yang menghibur, 
tandasnya. (Men's Health/adn/c12/len) 


SOOMPI 


BAHAN HOAX: NCT Dream, grup di bawah naungan 
SM Entertainment, menjadi salah satu artis yang disebut 
dalam pengumuman konser K-pop fiktif, Fest World Tour. 


Agensi Tegaskan 
Fest World Tour Palsu 


SEOUL- Belakanganinimuncul kabar sebuah konser 
K-popbesaryang bernama FestWorld Tour akan digelar 
diempatnegara. Yakni, Indonesia, Korea, Malaysia, dan 
Thailand. Poster konseryang digelar oleh promotorbaru 
bernama Hwang Entertainmentitu tampak menjanjikan. 
Pasalnya, mereka mencantumkan nama-nama grup 
seperti Enhypen, Mirae, Wayv, NCT Dream, dan Seventeen 
sebagai bintang tamu. 

Fans K-pop sempat curiga lantaran line-upyang besar. 
Ditambah lokasi konser yang digelar di Indonesia juga 
tidaklazim. Yakni, di Surabaya dan Bandung. Biasanya, 
konser K-pop diadakan di kawasan Jabodetabek. 

Akhirnya, SM Entertainment selaku agensi NCT 
Dream dan WayV mengonfirmasi bahwa acara tersebut 
merupakan penipuan.” Kami ingin mengumumkan 
kepada publik bahwa informasi ini menyesatkan dan 
tidak benar. Kami ingin menekankan bahwa artis 
kami, NCT DREAM dan WayV tidak akan berpartisipasi 
dalam acara tersebut, tegas SM Entertainmentpada 
Sabtu (4/2) lalu, sebagaimana dilansir dari Soompi. 

PLEDIS Entertainment dan BELIFT selaku agensi 
Seventeen dan Enhypen pun mengatakan hal 
serupa.” Kami meminta CARATs (fandom Seventeen, 
Red) untuk ekstrahati-hati agar tidak terpengaruh 
secara negatif,” kata PLEDIS Entertainment. Mereka 
juga meminta para fans yang telanjur membeli 
tiket untuk melakukan pengembalian. 

Agensi tersebut juga menegaskan akan mengambil 
tindakan hukum terhadap upaya ilegal yang melanggar 
kekayaan intelektual artis mereka. ” Kami akan terus 
melindungi hak artis kami, tegas BELIFT. Sebelumnya, 
Hwang Entertainment melalui Instagram 
mengumumkan bahwa konser itu akan dimulai 
pada 21 Oktober di Gelora Bandung Lautan Api, 
Bandung. (Soompi/adn/c6/len) 


Aktor Bollywood tentang berakting 


awa Pos 


SELEBRITI 


SENIN 6 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 6 


Armie Hammer Angkat Bicara soal Berita Pelecehan dan Penyiksaan 


Mengaku Sekaligus Membantah 


N € 
3 


P3 
BP 
” 


PEOPLE'S 
HOIC 
KWAKs 


TODD WILLIAMSON/E!ENTERTAINMENT/NBCU PHOTO BANK VIA GETTY IMAGES 


TERDAMPAK KASUS: Selama dua tahun terakhir, Armie Hammer mengaku menjalani 
pemulihan, tetapi sadar bahwa kesempatannya untuk kembali ke Hollywood tipis. 
Kasus pelecehan oleh Hammer kali pertama mengemuka pada Januari 2021 lewat 
tangkapan layar yang disebarkan sebuah akun anonim di Instagram. 


La artn ana Ban Pa, TOY UU ..xan. an 2 TN 


Produksi Sguid Game: 


The Challenge Bermasalah 


LONDON - Beberapa pekan lalu, 
kompetisi adaptasi Sguid Game, Sguid 
Game: The Challenge, ramaijadi perbin- 
cangan. Set syutingnya dinilai tidak 
aman. Selain itu, beberapa kru medis 
danambulans dikabarkan berlalu-lalang 
di sana. Hal itu diungkap dalam 
wawancara Variety dengan tiga cast 
acara itu yang dirilis kemarin (5/2). 

John, nama samaran, membenarkan 
adanya hal itu. Kontestan asal Inggris 
tersebut menyatakan antusiasmenya 
mengikuti survival Sguid Game yang 
digarap Studio Lambert itu. John 
Optimistis bisa menang lantaran jago 
dalam game dan kompetitif. 

Dia menjelaskan, situasi syuting 
sangat tidak bersahabat. "Di 
instruksi, game bakal berlangsung 
dua jam. Tapi, syutingnya molor 
sampai tujuh jam. Dan semuanya 
dilakukan ketika suhu di Bedford 
(lokasi syuting di Inggris, Red) 
sangat dingin, bahkan mencapai 
0 derajat Celsius,” papar John. 

Salah satu castanonim menceritakan, 
syuting dimulai pukul 03.30. Dari hotel, 
para peserta dilarang melakukan 
interaksi dengan peserta lainnya. 
"Kami lalu diantar bus ke Cardington 
Studios di Bedford, yang dulunya 
adalah hanggar Angkatan Udara 
Kerajaan Inggris, terangnya. Perwakilan 
produksi yang enggan menyebutkan 
namanya juga menyatakan, timnya 
kewalahan menyiapkan kompetisi 


Pembuktian 
di Film Laga 
SHAH RUKH KHAN 


di film laga pertamanya, Pathaan, 
setelah 35 tahun berkarier 


yang diikuti 456 peserta itu.” Syuting 
reality show memang sulit. Tapi, Sguid 
Game: The Challenge benar-benar 
ada di level lain, imbuhnya. 

Persiapan logistik membeludak 
karena syuting dilakukan di musim 
dingin. "Kami merugi GBP 250 ribu- 
GBP 500 ribu (Rp 4,49 miliar-Rp 8,98 
miliar) ketika syuting harus ditunda 
karena cuaca sangat buruk atau 
diperpanjanguntuk mendapat footage 
yang diinginkan, tegasnya. 

Meski demikian, laporanitu dibantah 
perwakilan Nefflix. Merekamembenarkan 
laporan bahwa cuaca dilokasi syuting 
memang dingin.” Kamimemperhatikan 
kesehatan dan keamanan para kru dan 
cast, serta kualitas acara. Laporan bahwa 
kompetisiini curangatau para peserta 
ada di situasi membahayakan saat 
syuting salah, tegasnya. 

Pimpinan Serikat Rumah Produksi 
Inggris Phillipa Childs menyatakan, 
sejauh ini tidak ada keluhan dari kru 
produksi. "Namun, kami mendapati, 
ada ekspektasi tak masuk akal dan 
eksploitasi kontestan. Meski merupakan 
shou, para kontestan 'bekerja Mereka 
harus didukung standar keamanan 
dankesehatanyanglayak, ungkap Childs 
lewat pernyataan resmi. Hingga kini, 
produksi Sguid Game: The Challenge 
masih berjalan. Belum adaketerangan 
terkait tanggal rilis kompetisi tersebut 
di Netflix. (Variety/The Sun/NME/ 
fam/c12/len) 


LOS ANGELES - Setelah dua 
tahun, Armie Hammer akhirnya 
buka suara. Pada Januari 2021 
lalu, aktor Call Me by Your Name itu 
dilaporkan melakukan pelecehan 
seksual kepada beberapa perem- 
puan. Dia juga diduga melam- 
piaskan fantasi seksual yang tidak 
sehat -di antaranya BDSM dan 
kanibalisme- lewat pesan pribadi 
di media sosial. 

Dalam wawancara dengan Air 
Mail pada Jumat (3/2), Hammer 
membantah tuduhan tersebut. 
Namun, dia mengakui melampiaskan 
emosinya kepadasangmantan istri, 
Elizabeth Cambers. Termasuk ketika 
melakukan hubungan intim. Aktor 
berusia 36 tahun itu menyatakan, 
dirinya nyaris mengakhiri hidup 
karenapemberitaantentangpelecehan 
seksualnya viral. 

Pikiran itu sempat terlintas saat 
menjalani karantina mandiri di 
Cayman Islands dua tahun lalu. "Aku 
berjalan ke tengah laut, berenang 
sejauh yang kubisa dan berharap 
tenggelam, ditabrak perahu, atau 
dimakan hiu. Lalu, aku sadar, anak- 
anakku masih di pantai. Aku tidak 
bisa melakukan hal itu kepada 
mereka, paparnya. 

Salah satu pelapornya saat itu 
adalah Effie Angelova. Keduanya 
berkenalan lewat Facebook 
messenger. Dalam konferensi pers 
pada Maret 2021, Angelova menya- 
takan telah empattahun putus nyam- 
bung dengan Hammer. 

Selama hubungan itu, Angelova 
menuduh sang aktor melakukan 
kekerasan mental, emosional, dan 
seksual. Salah satunya, melakukan 
pemerkosaan keji di Los Angeles. 
Ketika diwawancarai Air Mail, 
Hammer membantah tuduhan itu. 
Dia menyatakan, Meta -perusahaan 
induk Facebook- menolak membe- 


PAKAIAN 
TAK SESUAI 
CUACA 


rikan arsip pesan kepada tim kuasa 
hukumnya. 

"Seandainya aku masih punya arsip 
itu, masalah ini bakal selesai dalam 
waktu 0,5 detik. Apa yang disebutnya 
'pemerkosaan' itu adalah idenya,” 
tegas Hammer. Dia menekankan, 
seluruh tindakan dilakukan atas 
persetujuan Angelova. 

Hammer menceritakan, dirinya 
berkali-kali mengirim pesan kepada 
perempuan di usia 20-an sejak 
beberapa tahun terakhir. Dia 
mengaku memanfaatkan ketena- 
rannya untuk memikat mereka. 
"Aku ada di puncak kesuksesan 
saat itu. Mereka bakal senang dan 
berkata 'ya' pada apayang kukatakan. 
Adaketimpangan kekuatan dalam 
situasi tersebut,” ungkapnya. 

Dia juga membenarkan tuduhan 
penyiksaan emosional yang 
dialamatkan korbannya. Termasuk 
oleh mantan istrinya. "Aku satu 
juta persen mengakui melakukan 
hal itu,” tegas Hammer. 

Untuk kali pertama, dia mence- 
ritakan mengalami pelecehan 
seksual oleh pastor muda di gereja 
keluarganya saat masih berusia 
13 tahun. ” Hal itu menjadi titik 
berbahaya dalam hidupku. Kurasa, 
hal itu adalah perkenalan pada 
seksualitas yang di luar kontrol,” 
papar aktor yang memulai karier 
pada 2005 itu. Pengalaman tersebut 
membuatnya terobsesi memegang 
kendali dalam hubungan. 

Dalam wawancara itu, dia tak 
mengelak dari tuduhan-tuduhan 
yang dialamatkan kepadanya selama 
dua tahun terakhir. "Aku di sini untuk 
mengakui kesalahanku, bertanggung 
jawab atas fakta bahwa aku adalah 
seorangyang berengsek, sombong, 
memanfaatkan orang lain,” papar 
Hammer. (Air Mail/Entertainment 
WeekIy/People/fam/c6/len) 


Di permainan red light, green light, 


freeze time —waktu "mematung” 


Selama syuting, 
peserta tidak 
mengenakan insulator 
atau penahan panas. 
Mereka tidak 
mendapatkan jaket 
ekstra maupun heat 
pack dan pakaian 
pelapis. 


. Setelah syutin 
Netflix tak melakuk 
kondisi terkini para 
satu peserta menga 


ku hanya 


ditelepon Un 
pulang dengan se 
kontak rujukan un 


» Ransum kurang 
. Salah satu perwa 
mengaku bany 
pulang dalam kon 
berinisiatif mem 


Di 1993 Adi (Aditya Chopra, pemilik rumah produksi Yash Raj Films, Red) 
bilang, kita pasti dan akan melakukan film laga. Sudah menjadi impianku 
berakting di film laga, di mana aku memakai vest putih, punya badan 
bagus, ada darah, aku bersama perempuan, dan memegang senjata. Aku 
senang Adi menepati janjinya. Aku bisa membuktikan, aku bisa berakting 
di film laga. Kuharap ada lebih banyak tawaran action buatku. 


g berakhir bulan lalu, 
an pengecekan 
pesertanya. Salah 


tuk memastikan dirinya 
lamat. Tidak ada 
tuk pemeriksaan 


medis atau layanan konseling. 


kilan tim produksi 

ak peserta yang 

Hii lapar. Kru pun 
belikan mereka pizza. 


ketika boneka Young-hee berhenti 
bernyanyi— mencapai 26 menit. 
Padahal, di film, waktu freeze 
hanya 2-3 menit. 


Lokasi syuting jauh 

Studio lokasi syuting berjarak dua 
jam perjalanan dari hotel peserta 
di London Tengah. Mereka juga 
tidak mendapat tempat istirahat 
layak karena hanya ada tenda 
dengan pemanas terbatas. 


« Tak adajam, 
tak ada ponsel 
Selain larangan 
(membawa ponsel, 
| para peserta 


dilarang 

mengenakan jam 

tangan. Di lokasi 

syuting pun tak 

: tersedia jam 
dinding sehingga 
peserta tidak tahu 
pagi atau malam. 


FAHMI SAMASTUTI 


Jawa Pos 


ANDREW POWELLI/LIVERPOOL FC 


KALAH TELAK: Gestur Jurgen Klopp di Molineux Sabtu (4/2) malam WIB. Tim asuhan 
Klopp, Liverpool FC, dipermalukan para pemain Wolverhampton Wanderers (foto 
bawah) seperti wide attacker Hwang Hee-chan (kanan), kapten tim Ruben Neves 
(dua dari kanan), dan striker Matheus Cunha (kiri). 


Kembali 
Mengulang 
Kesalahan 


60 


Ini seperti mengulang 
(kesalahan) kami di 
laga-laga sebelumnya. 
Untuk laga ke depan, 
kami harus mencegah 
kebobolan gol-gol 
konyol! 


ALISSON BECKER 
Kiper Liverpool FC tentang 
kebobolan dua gol cepat 
di Molineux 


PROSPEK BAJCETIC 


Tampil Back-to-Back, 
Lebih Percaya Diri 


DI balik kekalahan memalu- 
kan oleh Wolverhampton Wan- 
derers (4/2), pelatih Liverpool 
FC Jurgen Klopp menyebut ma- 
sih ada sisi positif yang mem- 
bahagiakannya. Yakni, tidak sa- 
lah memberi kepercayaan main 
lagi kepada gelandang bertahan 
muda Stefan Bajcetic. 

Pemain 18 tahun asal Vigo, 
Spanyol, itu sudah diberi ke- 
sempatan starter dalam match- 
week sebelumnya alias tampil 
back-to-back. Yakni, mengha- 
dapi Chelsea di Anfield (21/1). 
Bajcetic bermain selama 82 
menit. Lawan Wolves, menit 
bermain Bajcetic hanya turun 5 
menit alias 77 menit. 

"Stefan (Bajcetic) bermain 
dengan lebih percaya diri,” 
ucap Klopp seperti dilansir di 
laman resmi klub. 

Klopp mengklaim hanya Baj- 


PERTAMA 

DALAM KARIER: 
Casemiro (kanan) 
berduel dengan 
striker Crystal 
Palace Odsonne 
Edouard di 

Old Trafford 
(4/2). Casemiro 
menerima kartu 
merah dalam laga 
tersebut. 


cetic yang bermain dengan pe- 
nuh konfidensi di antara 16 pe- 
main yang diturunkannya di 
Molineux. "Pada babak kedua, 
dengan level kepercayaan diri 
menurun (karena tertinggal 0-2, 
Red), dia (Bajcetic) tetap seperti 
babak pertama, tuturnya. 
Klopp tentu tidak memilih 
Bajcetic karena eksperimen. Juga 
bukan karenagelandanglainnya 
cedera. Kapten tim Jordan Hen- 
derson dan Fabinho berada di 
bangku cadangan saat lawan 
Chelsea. Ketika menghadapi 
Wolves-sebutan Wolverhampton 
Wanderers-, Bajcetic juga lebih 
dipilih sebagai starter ketimbang 
Henderson, Harcey Elliott, Curtis 
Jones, maupun James Milner. 
Koneksi Bajcetic dan Thiago 
yang sama-sama asal Spanyol 
bisa jadi masuk dalam pertim- 
bangan Klopp. (ren/c6/dns) 


di Premier League, 


4 Februari 2023 
Matchweek ke-22 
musim 2022-2023 


m 


9 Oktober 2022 
Matchweek ke-10 
musim 2022-2023 


vs Gg m 


jak 2015 Kemasukan 2gol — Kemasukan 
mai dalam 12 Han gol pada menit 
pertama pertama 


WOLVERHAMPTON WANDERERS 


BENTENG THE REDS 


RIAINMENI 


SENIN 6 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 7 


5 Oktober 2020 


21 Oktober 2019 


0OBROK TAHUN INI 


ah 


7. 


N. SEMEDO 


t $ Aa 


N Aa KstroPay : 


“”. V4 


DARREN STAPLES/AFP 


HASIL PREMIER LEAGUE (5/2) 
—5—.—— 


Aston Villa vs Leicester City 2-4 


23 Desember 2017 


(Watkins 9, Souttar 32'-og/Maddison 12? Iheanacho 
4T, Tete 4542” Praet 79) 

Brentford FC vs Southampton FC 3-0 
(Mee 41, Mbeumo 44, Jensen 80') 

Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth 1-0 
(Mitoma 87) 


DIPUJI KLOPP: Gelandang bertahan Stefan Bajcetic 
(kiri) tampil tidak mengecewakan saat menghadapi 
Wolverhampton Wanderers di Molineux (4/2). 


Manchester United vs Crystal Palace 21 
(Fernandes 7'-pen, Rashford 62”/Schlupp 76”) 

Kartu merah: Casemiro 70' (Manchester United) 
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool FC 3-0 
(Matip 5'-og, Dawson 12” Neves 77) 

Newcastle United vs West Ham 1 
(Wilson 3/Pagueta 32”) 

Gol dianulir: Willock 7 (Newcastle United) 
Nottingham Forest vs Leeds United 1-0 
(Brennan Johnson 14) 


1. Arsenal 
2. Manchester City 20 14 3 3 53-20 45 
3. Manchester United M 13 3 5 34-26 42 
4. Newcastle United MA 10101 34-12 40 
5. Tottenham Hotspur A MN 37 40-31 36 
6. Brighton & Hove Albion 20 10 4 6 38-27 34 


1. Brentford FC 1 8 9 4 35-28 33 
8. Fulham FC 22 9 5 8 32-30 32 
9. Chelsea 1 8 67 22-21 30 


10. Liverpool FC 20 8 5 7 34-28 29 


20 16 2 2 4517 50 


LINDSEY PARNABY/AFP 


KARTU MERAH CASEMIRO 


Baru Main, Sudah Absen Lagi 


MANCHESTER - Ab- 
sennya gelandang berta- 
han Casemiro karena aku- 
mulasi kartu disebut seba- 
gai salah satu alasan Man- 
chester United kalah oleh 
Arsenal (23/1). Satu-satu- 
nya kekalahan dalam 13 
laga terakhir United. Case- 
miro pun kembali saat Uni- 
ted mengalahkan Crystal 
Palace 2-1 di Old Trafford 
pada Sabtu malam (4/2). 

Sayang, Casemiro kem- 
bali bakal absen gara-ga- 
ra kartu merah pada me- 
nit ke-70. Melalui video 


assistant referee, wasit An- 
dre Marriner mengusir 
Casemiro karena men- 
cengkeram leher gelan- 
dang Palace Will Hughes. 
”Dia (Casemiro) hanya 
melindungi pemain kami 
dan mencegah pemain itu 
(Hughes) untuk terlibat 
dalam keributan,” tutur 
pelatih United Erik ten 
Hag kepada ESPN. 
Seiring terkena kartu 
merah langsung, Casemi- 
ro harus absen dalam tiga 
pertandingan United ke 
depan. (ren/c12/dns) 


22 Oktober 2017 hama 20 Maret 2016 


Motchweek ke-4 Motchweek ke-10 Matchweek ke-19 Matchweek ke-9 Matchweek ke-29 
musim 2020-2021 musim 2019-2020 musim2017-2018 musim 2017-2018 musim 2015-2016 
AVFCI| - . 
Vs | (7 Vs (K) Vs si (T) Vs (T) Vs (T) 
Teka C3 
Kekalahan Jebol pada Kemasukan 3gol — Kemasukan2gol — Kemasukan2 gol 
terbesar menit pertama dalamrentang | dalam12 menit hanya dalam kurun 
waktu lima menit —— pertama waktu tiga menit 
LIVERPOOL FC Mencetak 1 Gol, 


Kemasukan 9 Gol 
WOLVERHAMPTON - Ironis. Be- 
Da 


gitulah statistik Liver- 
pool FC (LFC) di Premier 
League pada tahun ini. 
Dalam 4 matchweek, 
LFC bukan hanya tidak 
pernah menang alias 1 
kali seri dan 3 kali kalah. 
Pertahanan The Reds 
juga sudah kemasukan 9 gol dan 
hanya bisa memasukkan sebiji gol. 
Dari klub yang musim lalu bersan- 
ding dengan Manchester City untuk 
kategori pertahanan terbaik, LFC 
musim ini berubah jadi klub dengan 
pertahanan terbobrok kedua dalam 
sepuluh besar klasemen sementara 
sampai tadi malam (5/2). 

Skuad Jurgen Klopp itu sudah ke- 
bobolan 28 gol dalam 20 pertan- 
dingan Premier League. Rata-rata 
kebobolannya 1,4 gol per laga. Rasio 
tersebut hanya kalah oleh Tottenham 
Hotspur yang kebobolan 31 kali da- 
lam 21 laga. Rata-rata kebobolannya 
1,47 gol per laga. 

Kekalahan tiga gol tanpa balas LFC 
dari Wolverhampton Wanderers di 
Molineux pada Sabtu (4/2) malam 
WIB memperlihatkan gawang The 
Reds makin parah tanpa Virgil van 
Dijk. Bek sekaligus kapten timnas Be- 
landa itu absen dalam tiga matchweek 
terakhir karena cedera hamstring. 

Joel Matip yang berduet dengan Joe 
Gomez di jantung pertahanan LFC se- 
perti sudah kena mental di awal per- 
tandingan. Gawang Alisson Becker 
sudah kebobolan dua gol dalam 12 
menit pertama. Masing-masing via gol 
bunuh diri Matip pada menit kelima 
dan digandakan bek Wolves Craig 
Dawson (12'). Kapten Ruben Neves 
menutup pesta Wolves di menit ke-71. 

"Kami menyusahkan diri kami sen- 
diri dalam 12 menitpertama. Pemain 
hanya diam. Cara kami kebobolan 
sulit untuk diterima,” keluh Klopp 
dalam wawancara seusai pertan- 
dingan kepada Sky Sports. 

Ini kali kedua Klopp melihat anak 
asuhnya kebobolan dua gol dalam 
12 menit pertama. Sebelumnya ter- 
jadi di Anfield, kandang LFC, pa- 
da matchweek kesembilan musim 
2017-2018. Saat itu LFC kalah 1-4 
oleh Tottenham Hotspur. 

Selama era Klopp atau sejak 8 Ok- 
tober 2015, pertahanan LFC paling 
bobrok terjadi pada musim 2020- 
2021. Gawang The Reds kemasukan 
42 gol. Ketika itu pertahanan LFC se- 
dang pincang karena Virgil van Dijk 
cedera ACL. Kiper LFC Alisson Becker 
mengakui bahwa pertahanan timnya 
kehilangan figur seperti Van Dijk. 
"Secara personal dan kepemimpinan 
di lapangan, saya merindukan Virgil 
(van Dijk), ucap Alisson kepada 
Liverpool Echo. (ren/c9/dns) 


Premier 
League 


PHIL FODEN 


Kangen 
Memancing 


# 


INSTAGRAM PHIL FODEN 


MOMEN LANGKA: Wide attacker Manchester 
City Phil Foden memiliki hobi memancing. 


MEMANCING bagi bintang sepak 
bola dunia dianggap sebagai 
aktivitas underrated. Hanya 
segelintir yang menggemarinya. 
Wide attacker Manchester City dan 
timnas Inggris Phil Foden ada 
dalam daftar yang sedikit tersebut. 

Menurut Foden, aktivitas 
memancing bisa membuat rileks 
otot-otot kaki sekaligus pikiran setelah 
penat menghabiskan nyaris seluruh 
hari di lapangan hijau. Namun, dalam 
setahun terakhir, Foden mengaku sulit 
meluangkan waktu untuk hobinya itu. 
Penyebab utamanya tentu saja agenda 
padat pemain 22 tahun tersebut 
bersama City. 

”Tidak ada lagi kebebasan pergi 
memancing yang telah membuat 
hidupku berubah, ucap Foden seperti 
dilansir SPORT Bible. (io/c9/dns) 


8 | SENIN 6 FEBRUARI 2023 


Pengumpan Gol Terbanyak pun Bisa Disabet Napoli 


SPEZIA - Mengharapkan SSC Napoli 
selip dalam lanjutan Serie A musim 
ini tidak terjadi dalam giornata ke-21. 
Tadi malam (5/2) WIB, skuad Luciano 
Spalletti itu justru makin kencang ber- 
lari dengan mengalahkan tuan rumah 
Spezia Calcio 3-0 di Stadio Alberto Picco. 

Hasil tersebut membuat Partenopei - 
sebutan SSC Napoli- unggul 16 poin atas 
Inter Milan dan AS Roma yang sama- 
sama mengemas 40 poin. Inter masih 
bisa memangkas selisih itu seandainya 


Madonnina dini hari tadi (6/2) WIB. 
Sebagaimana keunggulan Napoli 
musim ini, koneksi striker Victor 


Osimhen dan winger Khvicha 
Kvaratskhelia jadi momok me- 
nakutkan. Osimhen mencetak 
brace, sedangkan Kvaratskhelia 
menorehkan 1 gol plus 1 umpan 
gol kepada Osimhen. 

Jika Osimhen kian mengu- 
kuhkan status sebagai pemun- 


cak capocannoniere (pencetak gol 


SERIE A 


TOTALFOOTBALL 


meraih pemuncak daftar pengumpan 
gol terbanyak dengan 9 kali. Pemain 
21 tahun asal Georgia itu menyalip 
gelandang SS Lazio Sergej Mi- 
linkovic-Savic (8 kali). 
"Kualitas pemain seperti me- 
reka (Kvaratskhelia dan Osimhen, 
Red) sangat kami butuhkan 
karena bisa menciptakan per- 
bedaan di pertandingan, papar 
Spalletti kepada Sky Sport Italia. 
Spalletti tidak mau memungkiri bahwa 


SPORTAINMENT - Jawa Pos 


scudetto Serie A dengan capocannoniere 
(Osimhen) dan topassist (Kvaratskhelia). 
Tapi, dia tidak ingin jemawa. "Tidak 
ada yang dimenangkan untuk saat ini. 
Jadi, kami tetap harus melanjutkan per- 
juangan dalam 17 giornata ke depan," 
tutur mantan allenatore Inter dan AS 
Romatersebut.(io/c9/dns) RN N 


MAKIN MONCER: Winger SSC 
Napoli Khvicha Kvaratskhelia 
memuncaki daftar pengumpan 


meraih hasil positif dalam Derby della 


PENENTU: 

Lionel Messi 
berusaha melewati 
penjagaan bek 
Toulouse FC 
Warren Kamanzi 
(kiri) dalam journee 
ke-22 Ligue 1 di 
Parc des Princes 
kemarin (5/2) dini 
hari WIB. 


Kebebasan untuk Si Kutu 


PARIS - Journee ke-22 Ligue 1 kemarin 
(5/2) dini hari WIB kontra Toulouse FC 
dilalui striker Paris Saint-Germain Lio- 
nel Messi "seorang diri” Dua tandem 
Messi di lini serang, Neymar Jr 
dan Kylian Mbappe, kompak absen 
karena cedera aduktor dan paha. 

Meski begitu, La Pulga (Si Kutu) 
-julukan Messi- nyaris tak 
terdistraksi. Kapten Argentina 
saat memenangi Piala Dunia 
Oatar 2022 itu mampu jadi penentu 
kemenangan 2-1 PSG pada menit ke- 
58. Gol tersebut juga tercipta melalui 
ciri khas Messi, yakni sepakan first 
time dari luar kotak penalti. 

Gol tersebut membuat raihan gol dan 
umpan gol Messi di Ligue 1 musim ini 
”double-double” alias sama-sama 10. 
Produktivitas yang melampaui musim 
lalu dengan torehan 6 gol dan 15 umpan 
gol. Koleksi dua digit untuk gol maupun 
umpan gol di liga domestik tersebut menjadi 


LIGUE1 


yang ke-13 sepanjang karier Messi. 

Ada pengakuan menarik dari entraineur 
PSG Christophe Galtier tentang peran Messi 
dalam laga kemarin. "Aku meminta tim 
bermain untuk Messi. Dia (Messi, 
Red) harus dibebaskan dari tugas- 
tugas tertentu (seperti membantu 
pertahanan, Red). Sebaliknya, rekan- 
rekannya harus melipatgandakan 
effort mereka untuk membuat Messi 
segera menerima operan (sehingga 
fokus di penyerangan, Red), tutur Galtier 
kepada Le Parisien. 

Pelatih 56 tahun itu tidak ingin peraih 
7 kali Ballon d'Or tersebut terlalu lelah. 
Musim ini, di antara 24 laga di semua 
ajang, 17 laga dilalui Messi dengan selalu 
bermain penuh. Sementara itu, 7 laga 
sisanya pun tidak ada yang dimainkan 
Messi kurang dari 75 menit. 

Kebijakan Galtier diyakini juga bagian 
dari agenda PSG yang padat dan tricky 
selama Februari. (io/c12/dns) 


terbanyak) dengan 16 gol, Kvaratskhelia 


Napoli punya kans menyandingkan gol terbanyak di Serie A saat ini. / 


ALBERTO PIZZOLI/AFP 


Modal Buruk Menuju Maroko 


JAIME REINA/AFP 
MALAH KALAH: Gelandang serang Real Madrid Marco Asensio dibayangi gelandang 
serang RCD Mallorca Lee Kang-in di Estadi Mallorca Son Moix tadi malam (5/2) WIB. 


IKLAN JITU 


WAAH.. SUDAH LAKU! 


MALLORCA - Lawatan ke RCD Mallorca dalam 
jornada ke-20 La Liga tadi malam (5/2) WIB 
merupakan laga terakhir Real Madrid sebelum 
turun di Piala Dunia Antarklub 2022. Real 
langsung tampil di semifinal dalam ajang yang 
dihelat di Maroko tersebut. Los Merengues 
ditantang Al Ahly, klub asal Mesir yang berstatus 
runner-up Liga Champions Afrika, pada Kamis 
4 (9/2) dini hari WIB. 

& Bukannya mendapatkan 
«2 modal bagus menuju Maroko, 
aa 


Real malah tumbang di Estadi 
: Mallorca Son Moix, kandang 
RCD. Gol bunuh diri bek Real 

La Liga Nacho Fernandez saat laga 
berjalan 13 menit tidak mampu dibalas oleh 
Los Merengues sampai peluit panjang berbunyi. 

Efek hasil negatif tersebut, selisih nilai Real 
dan FC Barcelona (FCB) masih 5 poin (45 poin 
berbanding 50 poin). Melanjutkan treninkonsisten 
Real di La Liga sejak tahun baru. Dari lima jornada 
terakhir, tim asuhan Carlo Ancelotti itu hanya 
merasakan dua kali kemenangan. 

Jadwal ekstrapadat yang dijalani Real sangat 
berpengaruh bagi Karim Benzema dkk. Laga 
kontra RCD tadi malam, misalnya, dilangsungkan 
kurang dari 72 jam sejak Real mengalahkan 
Valencia CF dengan dua gol tanpa balas (3/2). 

”Kami lebih banyak bekerja untuk pemulihan 
kondisi daripada meningkatkan kebugaran 
karena hampir tidak ada waktu untuk berlatih. 
Jika Anda seorang Katolik, doa sangat berguna 
(di jadwal ketat seperti ini, Red),” cetus Ancelotti 
kepada Marca. (io/c9/dns) 


A Properti 


Tanah | Rumah | Kost | Apartemen | Villa | Rumah Usaha El Aneka Kebutu han 


PENJUALAN PROPERTI 


Rumah Komp. Villa 
2. | Valencia X/PA 10-32, | 
?., | Sby, SHGB, LT/LB: 

1 305m7/384m?. 
BE Rp 4.500.000.000,- 


Rumah Jl. Putat 
Indah Timur 

"3 V-24,Sby, SIPT LT/LB: 
FT 507,4m7 660m.. 

2 Rp 5.400.000.000,- 


Rumah Jl. Kendang- 
sari YKP Blok A-19, 
Sby, SHGB, LT/LB: 
200m7 312m?. 

Rp 2.450.000.000,- 


HUBUNGI: 


KS 560 m3, LB: 248 m2. 
NG Rp 8.600.000.000,- 


&.| Rumah Jl. Tenggilis 


2 (im 


ea Sh tnya 
| Rp 4.400.000.000,- 
5 Tni | kerto Blok D No. 09, 


Da 322.36m7 900m?. 


Wanda -0816 510693 Theresia -0811 3635 758 


221 BANK MASPION 


Rumah Jl. Kacapiring 
| no. 2, Sby. SIPT, LT: 


I (#PPN) 


Utara V/43-45, Sby, 
Ini SHM. LT/LB: 


- 1 Rumah Kost, Jl Siwalan- 


W Sby, SIPT, LT/LB: 


PN Rp 3.200.000.000, - 
lis- 0811 330 261 


sia Rumah Jl. Tanjung Hulu II 


No.45 Komplek Perum 

“| Gresik Kota Baru, Gresik. 
| SHGB, LT/LB: 69m2/55m2 
Rp 500.000.000,- (#PPN) 


Rumah Jl. Simpang Darmo 
Permai Utara VI no.12 Kav. 
704, Sby. SHM LT: 420 m?, 
LB:635 m2. 

Rp 6.850.000.000,- 


1 Kantor dan Gudang 
Jl. Raden Intan no.101, 5 

Mlg, SHM, LT/LB: 1.220 

m2/1.178 m2. 

Rp. 10.750.000.000,- 


Roedy -0813 2627 1688 


Dicari kasir,admin,wnt. Supir serabutan. 
max.40th.Krm Lam Jl.Darmokali 76A Sby 


LOWONGAN 
SURABAYA 


UMUM 


BANK BENTA 


kami dapat melayani : 


KREDIT CEPAT 


10 MILYAR 


Perkantoran Pondok Candra Blok TC 26 - 27 


Lowongan | Jasa 


DARYONO LIEM'BELI KORAN BEKAS 
Majalah,HVS,Buku,AC,MonitorTV,M.cuci 
Aki,KulkasBekas dll Hub:085100439499 
087853473888/085234768889 DiAmbil 


| LOWONGAN | 


Pondok Candra Indah - Rungkut - Surabaya 


JASA 
SERVIS 


SURYASvc 24jam 082230947279 AC,TV 
kulkas,M.cuci,P.airW.Hiter,K.Ipg,M.wave 


b Tenang on | 


1G: @d/reamu 


Sus 


anna PUSAT Ha ana RABAYA SELATAN ME RUMAH PASURUAN 
|... RUMAH | 


—— 


Jual Rmh Gubeng Kertajaya 2LT 4KT 8x11 
Dkt Unair ITS Stasiun WA.081230109000 


TANAH 


DIJUAL 


—— 


Rmh juandaMH2 Ib105m It9Om Rp695jt 
ruko2it 500jt dp04cbngO”6.081216184983 


DIJUAL 


Rmh Mwh SHM Dhrmhusda Permai 2Lt. 
5kmr.Lb750m2.S.huni.081991563999 TP 


& Otomotif 


DIJUAL 


Telp. (031) 867.8000 (hunting) 
Call Center : 0812-3137-1430 


PA HEM MEREK: & IZIN USAHA 


E Rngkt Asri Tgh XV/9 Sby mayan 
#24 HR Muhammad B35 Sby-085232793063 
Galaxy Mall 1 Lt 2 TZ 21 - B mon tama 


3871 3999 des am $ 


A. MANAGER PRODUKSI 
B. PPIC 


C. TEKNISI MESIN 
D. STAF ADMIN PRODUKSI 
E. STAF GUDANG 
hun (A,B.C,0E) 
H n Pengalaman Min. 5 Tahun di Bidang Sama 


Di utami kan D3/S1 Teknik/Manageme et (AB: D3/S1 
sin/Elektro(C), D3/S1 Semua Jurusan(D.E) 


SYARAT 


- Ms Office megah 


Kirim lamaran 
hrd.Img@yahoo.com / 081339962727 (WA) 


AAA Papan D PEMASANG AN KOM 
"esnber 081 5535 99999 AHA (OPEN 
peuame Ka perang n, Iklan Kompas, Banner 


Iklan Jitu bisa dilihat 
secara online di 


iklanjitu.id 


Mobil | Motor 


DI ATAS 


TAMAN DAYU, Golf Regency, LT.425m2 


DIJUAL 


Tnh Jl.Slompretan Lt490M2 Ngantong, 


Tnh Is9157m SHM plotGdg JIRy wonerjo 
Bipaggang 081331556107/081332546101 


ANA TANAH 


SHM. 2,45M. Hub : 081 2492 6969 


100 JUTA 


NTT 


MOBIL 


DI BAWAH 
100 JUTA 


SURABAYA 
SURABAYA DICARI Mobil bekas segala Tahun&Kon 


disi Berani Harga Tinggi 081252888252 


| PROMO ) 


4142 


TOYOTA 


Hiace “22 Tgn1 dr baru,milik sdr, bukan 
bks rentaltaudio 575Jt Ng. 08170157777 


DIJUAL 
Jual tanah 1617m2 ada gudang jalan 


Wajib Tayang 
Hari Rabu, Kamis, 


Gajah Mada Maumere. 081331508282 
Strtgs u/ Ush/Ktr/Tk. 081229987800 TP genta III) Kenakan arapa Temukan Jumat. Matari Hara 
— Rumah Mobil Bekas meta aindak Boa 
SURABAYA BARAT — Berkualitas Berubah 
JI.BUMI Marina Emas Selatan 6 / E-109, Disi ni 


DIJUAL INFORMASI 


BRIGHTON Graha/Lanny083854942299 
Limited GFamili It 183m depan, selatan 


LT120, LB90 , SHM , 081321589899 TP 


RMH HOOK Kalibokor 121LT360 LB200 
Matahari Pagi Bebas Bnjr. 081230749594 


Iklan Jitu Bisa Dilihat 
Secara Online di iklanjitu.id 


(c) 8329 2275 


SPORTAINMENT - Jawa Pos 


Terusir 


“0 


Pertandingan Persita 
Tangerang melawan Persija 
Jakarta (7/2) 85 persen akan 

dimainkan di Stadion 

Pakansari. Kami sempat 
berusaha untuk bermain di 
Stadion PTIK. Tapi tidak 
diizinkan karena lokasi 
stadion masih berada di 
lingkungan Jakarta. 
ROBERT PATRICK 
Media officer Persita Tangerang terkait 
venue pertandingan melawan Persija 
Jakarta. Persita terusir dari Indomilk 


Arena imbas penyerangan oknum 
suporter terhadap bus Persis Solo. 


TAUFIA ARDYANSYAH 


MIXED ZONE 


RIANA SETIAWAN/JAWA POS 


Thomas Doll 


Tidak Tertarik 
Main Media Sosial 


DI media sosial Instagram, 
banyak akun yang 
mengatasnamakan pelatih 
Persija Jakarta Thomas Doll. 
Salah satunya @thom asdoll. 
Akun tersebut diikuti lebih dari 
15 ribu follower. Lalu, apa 
benar itu akun Instagram Doll? 

Pelatih yang pernah 
menukangi Borussia 
Dortmund tersebut 
membantahnya. Dia sama 
sekali tidak memiliki 
Instagram. Bahkan, pelatih 
berkebangsaan Jerman 
tersebut juga tidak memiliki 
akun media sosial lainnya. 

”Saya tidak punya akun 
Instagram, Facebook, atau 
Twitter. Kalau ada akun atas 
nama saya, mungkin itu fans 
yang membuatnya, ucap 
mantan penggawa tim 
nasional Jerman tersebut. 

Doll sudah lama aktif di 
sepak bola. Baik sebagai 
pemain maupun pelatih. Tapi, 
mantan pelatih Hamburger 
SV tersebut tidak tertarik 
untuk bermain media sosial. 
Dia ingin lebih fokus pada 
pekerjaannya. ” Kalau saya 
punya akun Instagram, 
mungkin follower-nya sudah 
bisa melebihi Cristiano 
Ronaldo, ujarnya, kemudian 
tertawa. (fig/c19/ali) 


Kebobolan tiga gol dan tidak 
mencetak gol sama sekali. 
Karena itu, mereka tidak 
mau mengalami hat-trick 
kekalahan kala menjamu 
Persis Solo di Stadion Gelora 
Madura Ratu Pamelingan, 
Pamekasan, sore nanti (siar- 


an langsung Indosiar pukul 15.00 
WIB). Pelatih Madura United Fabio 
Lefundes berharap dukungan pema- 
inke-12.”Semogastadionbisa fulldan 
dihadiri banyak suporter, kata pelatih 


asal Brasil tersebut. 


Dukungan itu sangat penting. Sebab, 
Madura United tidak bisa tam- 
pil full team. Fachruddin Aryanto absen 
akibat cedera lutut. Sementara Esteban 
Vizcarra juga sedang tidak fit. Kolektor 
1 gol dan 3 umpan gol itu dipastikan 
menepi. "Saya harap siapa pun yang 
main bisa memberikan penampilan 
terbaik di lapangan, tegas Lefundes. 

Tuan rumah juga belum bisamema- 
inkan Otavio Dutra. Bek naturalisasi 
itu masih menjalani penyembuhan 
cedera. Meski ditinggal banyak pema- 
in, Lefundes tidak khawatir. Dia yakin 
timnya bangkit setelah gagal menang 
dalam empat laga terakhir.” Beruntung 
kami punya pemain yang berpenga- 
laman dan punya jam terbang tinggi. 
Mereka pintar dalam memahami ke- 


inginan saya,” beber Lefundes. 


Gelandang Madura United Hugo 
”Jaja” Gomes siap bangkit. Dia 
mengaku persiapan untuk Liga 1 
musim ini sudah cukup panjang. 
"Sudah empat bulan terakhir co- 
ach Fabio selalu memberi persiapan 
maksimal kepada pemain. Jadi, saya 
rasa pemain juga sudah tahu apa 
yang harus dilakukan di lapangan. 


Kami siap fight," 
tegas pemain 
asal Brasil itu. 
Kondisi tu- 
an rumah 
yang buruk 
tidak mem- 
buat Persis te- 


LIGAT 


melupakan kekalahan itu. 
Anak-anak sudah siap 
bangkit di laga kali 
ini,” tegas mantan 
kapten Persela La- 
mongan tersebut. 
(gus/c19/ali) 

x . Hi A 
» DA 


g —— 


MADURA UNITED 


rlena. Sang pelatih, Leonardo Media, 
melihat Madura United adalah tim 
berbahaya meski beberapa pemain 
kunci absen. ” Tapi, Madura 
United memiliki pemain 
lain yang bagus. Pemain 
pengganti itu justru akan 
termotivasi memberikan 
penampilan terbaik ketika 
diberi kepercayaan tampil 
di lapangan. Itujadi ancam- 
an, terang pelatih asal Uruguay itu. 

Dia justru cukup waswas dengan 
pemainnya. Sebab, fisik skuad 
Laskar Sambernyawa terus terku- 
ras.” Karena kami bermain home di 
Sleman. Jadi, setiap laga kami harus 
melakukan perjalanan yang cukup 
jauh. Apalagi, persiapan untuk laga 
ini cukup mepet,” ungkapnya. Tapi, 
dia yakin anak asuhnya bisa 
memberi kejutan. "Intinya, kami 
harus bisa memanfaatkan peluang 
yang kami dapatkan,” katanya. 

Bek Persis Eky Taufik melihat re- 
kan-rekannya dalam kondisi bagus. 
Memang di laga terakhir, Persis 
kalah 1-3 oleh Bhayangkara FC 
(2/2). "Tapi, kami semua sudah 


PELATIH: FABIO LEFUNDES 


LIGA INDONESIA 


MADURA UNITED PERSIS SOLO 


Berharap 
Dukungan 
Pemain Ke-12 


PAMEKASAN - Dualagakandangter- 
akhir selalu berakhir buruk bagi Madura 
United. LaskarSape Kerrabselalu kalah. 


KENYANG PENGALAMAN: 

Alberto Goncalves, 42, dan 
Samsul Arif, 38, menjadi anda- 
lan Madura United dan Persis 

Solo untuk membobol gawang 
lawan di Stadion Ratu Pamelin- 
gan, Pamekasan, sore nanti. 


Live 
Indosiar Pukul 
15.00 WIB 


Venue: Stadion 
Gelora Madura 
Ratu Pamelingan, 
Pamekasan 


UBANG/JAWA POS 


SENIN 6 FEBRUARI 2023 | 9 


ALLEX @OMARULLA/JAWA POS-ANGGER BONDAN/JAWA POS 


PELATIH: LEONARDO MEDINA 


HASIL LIMA 
LAGA TERAKHIR 


MADURA UNITED 


14 Januari 2023 
Barito Putera vs Madura United 1-2 


20 Januari 2023 
Madura United vs Persib Bandung 0-1 


24 Januari 2023 
Persik Kediri vs Madura United 2-0 


29 Januari 2023 
Madura United vs Persebaya Surabaya 0-2 


2 Februari 2023 
Dewa United vs Madura United — 4 


PERSIS SOLO 


14 Januari 2023 
Dewa United vs Persis Solo 4 


19 Januari 2023 
Persis Solo vs Persija Jakarta — 1-0 


23 Januari 2023 
Persis Solo vs Persikabo 1973 1 


28 Januari 2023 
Persita Tangerang vs Persis Solo 


2 Februari 2023 
Persis Solo vsBhayangkara FC 1-3 


HASIL KEMARIN (5/2) 


Persib Bandung vs PSS Sleman 2-0 
(Ciro Alves 27, 40”) 

Bali United vs Barito Putera — 1-2 
(Fadil Sausu 31/Renan Alves 16, 
Ryota Noma 77') 


KLASEMEN SEMENTARA 


MSN KONG MG KN. 


1. Persib Bandung 

1 4 3 4 37 21 45 
2. Persija Jakarta 

2 8 5 4 N 8 4 
3. PSM Makassar 


1» 8 20 9 mh tu 
4. Madura United 

0» TU AT wa Aa 3 
5, Borneo FC 

Aa 0 9D KB Dg 
6. Bali United 

AA MT 23 Bb MN 5 


7. Persebaya Surabaya 

1 0 47 N 434 
8. PSIS Semarang 

1 9 2 10 24 217 29 
9. Persita Tangerang 

A1 8 3 MD RR S5 9 
10. Arema FC 

20 8 2 10 20 23 26 
M1. Persis Solo 


12 GAY N3 05 15 
12. Persikabo 1973 
A1 GO TB Bs MN 


13. PSS Sleman 

Mm V1 AM Oo a35 
14. Dewa United 

M9 890 BD Un 
15. Bhayangkara FC 

1 6 5 10 23 29 23 
16. Barito Putera 

DN NO 21 35119 
17. RANS Nusantara FC 

2 3 8 N 28 48 1 
18. Persik Kediri 


A3 LM D D2 


Keterangan 

L: Laga M: Menang S: Seri K: Kalah 
GM: Gol Memasukkan GK: Gol 
Kemasukan P: Poin 


0066 
PERSIS SOLO 


Bikin Akademi E-Sport untuk U-12, U-16, dan U-21 


“ Sanga, WuRp 


Am, - 


DEAL: Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) Annisa 
Zhafarina (dua dari kanan) dan Founder Esports Academy ID Arza 
Satria Djatmika (dua dari kiri) menandatangani kerja sama kemarin. 


2 PERSIB BANDUNG vs PSS SLEMAN 0 


Seto: Setelah Widodo, Berikutnya Bisa Jadi Saya 


BANDUNG - Kompetisi Liga 1 
musim 2022-2023 awalnya dira- 
maikan enam pelatih lokal. Nil Mai- 
zar melatih Dewa United. Ada juga 
Djadjang Nurdjaman (Persikabo 
1973), Rahmad Darmawan (RANS 
Nusantara FC), Widodo Cahyono 
Putro (Bhayangkara FC), Aji Santoso 
(Persebaya Surabaya), dan Seto 
Nurdiantoro (PSS Sleman). 

Tapi, empatnamaawal yang dise- 
butkan di atas telah berpisah de- 
ngan klubnya di tengah jalan. Posisi 
Nil digantikan pelatih asal Belanda 
Jan Olde Riekerink. Djanur -sapaan 
akrab Djadjang Nurdjaman- digan- 
tikan pelatih asal Singapura Aidil 
SharinSahak. Lalu, kursikepelatihan 
yang ditempati RD -sapaan akrab 


Rahmad Darmawan- digantikan 
pelatih asal Brasil Rodrigo Santana. 
Tinggalmenunggusiapasosokyang 
akan menggantikan Widodo di 
Bhayangkara FC. 

Tumbangnya pelatih-pelatih lo- 
kal di Liga 1 mendapat sorotan 
dari Seto Nurdiantoro, pelatih 
PSS. Menurut mantan pelatih 
PSIM Jogjakarta tersebut, ini me- 
rupakan sesuatu yang tidak baik. 

”Banyak pelatih lokal mumpuni. 
Mungkin support tim belum mak- 
simal. Asosiasi pelatih harus me- 
mikirkan ini. Sebab, yang mengerti 
sepak bola Indonesia ya orang kita 
sendiri,” ujar Seto di ruang kon- 
ferensi pers Stadion Gelora Ban- 
dung Lautan Api (GBLA), Kota 


s? 


, 
TIM MEDIA MADURA UNITED 


Bandung, Jawa Barat, kemarin. 

Setomeyakini pelatih lokal memiliki 
potensi lebih jika diberi kesempatan. 
Bukan baru beberapa kali kalah 
langsung diganti. "Sekarang RD 
sudah tidak ada. Widodosudah tidak 
ada. Bisa jadi next saya. Kita tidak 
pernah tahu, tegas pria asal Kalasan, 
Kabupaten Sleman, tersebut. 

Kekhawatiran Seto masuk akal. 
Apalagi, Super Elang Jawa -—ju- 
lukan PSS- kemarin kalah 0-2 
oleh Persib Bandung di Stadion 
GBLA. Dua gol Persib yang ber- 
sarang ke gawang PSS diborong 
Ciro Alves (27' dan 40”). 

Seto menilai strategi Luis Milla As- 
pas, pelatih Persib, dalam pertan- 
dingan kemarin sangat bagus. Seto 


MADURA United punya ”aka) 
demi” baru. Tapi, akademi itu tidak 
akan diisi pemain sepakbola. Tempat 
latihan itu bakal diisi atlet e-sport. 

Ya, manajemen sedang memba- 
ngun akademi Madura United E- 
Sport. Mereka bekerja sama dengan 
Esports AcademyID. Halitu dilakukan 
agar tim tidak makin ketinggalan. 
Sebab, saat ini beberapa klub Liga 1 
sudah mengembangkan sektor itu. 

"Dengan adanya program ini, saya 
berharap dapat membuka wawasan 
bagi masyarakat Madurakepada dunia 


sudah mempelajari cara bermain 
Maung Bandung-julukan Persib- di 
bawah kendali Milla. Tapi, Persib 
tetap tidak terbendung. "Tentu ini 
akan menjadi pelajaran. Semoga ke 
depan kami lebih baik, terangnya. 
Sementara itu, pelatih Persib Luis 
Milla senang atas ke berhasilan tim- 
nyamengalahkan PSS. Kemenangan 
itu membuat Maung Bandung kem- 
bali ke puncak klasemen untuk 
menggeser posisi Persija Jakarta. 
"Hari ini (kemarin) tim bisa 
bermain lebih fokus. Lebih ter- 
motivasi untuk menguasai per- 
tandingan. Barisan pertahanan 
juga bermain bagus. Saya senang 
dengan situasi ini,” ucap pelatih 
asal Spanyol itu. (fig/c19/ali) 


e-sport” kata Direktur Utama PT Polana 
Bola Madura Bersatu (PBMB) Annisa 
Zhafarina. Langkah itu juga menjadi 
bukti keseriusan Annisa. Sejak diangkat 
menjadi direktur utama, dia memang 
ingin menggenjot pengembangan tim 
melalui dunia digital. 

Dia yakin adanya tim baru mem- 
buat Madura United tidak hanya 
dikenal dalam sepak bola. ” Tapi ju- 
ga di dunia e-sport profesional, ujar 
putri Achsanul Gosasi itu. Dia yakin 
kerja sama dengan pihak ketiga bisa 
membuat manajemen menemukan 


bibit unggul e-sport asli Madura. 
Nanti akademi tersebut diisi tim 
U-12, U-16, dan U-21. 

Founder Esports Academy ID Arza 
Satria Djatmika memastikan bidang 
ini punyamasa depan yang baik. Tidak 
kalah dari pemain sepak bola. ”Kerja 
sama ini jadi contoh bahwa e-sport 
bisa menjadi sebuah karier. Dengan 
pembinaan, pengasahankemampuan 
bidang e-sport sejak dini dengan Ma- 
dura United E-Sport yang siap ber- 
tanding di kancah nasional dan inter- 
nasional, katanya. (gus/c19/ali) 


K2 


— . 
TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/JAWA POS RADAR BANDUNG 


ON FIRE: Ciro Alves memborong dua gol kemenangan Persib Bandung 
atas PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kemarin. 


SPORTAINMENT 


TOTAL SPORT 


“ 
Ae 
— N T0— 
TN 
“3 “. 


PB PELTI 


SUMBANG POIN: Rifgi Fitriadi (kiri) setelah ber- 
tanding melawan Vietnam. 


DAVIS CUP 
Indonesia Bertahan 
di Grup II 


BAC NINH - Tim tenis Indonesia 
berhasil mempertahankan posisi setelah 
mengalahkan Vietnam di babak playoff 
World Group II Piala Davis. Pertarungan 
antarnegara Asia Tenggara itu sangat 
ketat. Setelah bermain imbang 1-1 dari 
pertarungan dua tunggal pada hari 
pertama (4/2), pertandingan ditentukan 
di hari kedua kemarin (5/2). 

Skuad Merah Putih unggul lebih 
dulu. M. Rifgi Fitriadi yang berduet 
dengan Christopher Rungkat sukses 
mengalahkan Nam Hoang Ly/Nguyen 
Van Phuong dengan skor 6-3, 6-3 di 
lapangan indoor Hanaka Paris Ocean 
Park, Tu Son, Bac Ninh, Minggu (5/2). 
Sayang, di pertarungan keempat atau 
tunggal ketiga, Rifgi harus mengakui 
keunggulan Nam Hoang Ly dengan 
pertarungan ketat (4-6, 6-3, 5-7). Oleh 
karena itu, pertandingan ditentukan 
di partai kelima. 

Di pertandingan itu, kedua tim sama- 
sama mengganti petenis untuk tampil 
sebagai penutup sekaligus penentu 
kemenangan. Christopher Rungkat yang 
berusia 33 tahun kembali diturunkan 
untuk menggantikan Anthony Susanto 
dalam daftar. Dia meladeni perlawanan 
pemain 23 tahun Vietnam Nguyen Dac 
Tien. Dac Tien juga menggantikan posisi 
Minh Tuan Pham. Tampil di partai 
penentuan, Christo -sapaan akrab 
Christopher- sukses mengamankan poin 
dengan skor 6-4, 6-0. 

"Sejak awal, saya memang 
menginginkan Christo tampil (di laga 
penentuan), kata Kapten Bonit 
Wiryawan. ” Kematangan dan mental 
Christo sangat bagus di laga genting,” 
ujarnya. (raf/c12/bas) 


Kubur 
Mimpi Jeka 
Saragih 


“0 


Namaste, UFC. Kami sudah 
sampai. (Wakil) India ada di sini. 
Kami tidak akan berhenti di sini. 
Kami akan pergi ke top level.” 


— 


ANSHUL JUBLI 

Fighter asal India setelah mengalahkan Jeka 
Saragih dalam pertarungan Road to UFC kelas 
ringan di UFC Apex, Las Vegas. Anshul menang 
TKO di pertengahan ronde kedua. 


5.0. 


RIZKY AHMAD FAUZI 


MENJANJIKAN: Cal Crutchlow saat menjalani shakedown test hari pertama di Sepang kemarin (5/2). 


 — 


Jawa Pos SENIN 6 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 10 


Juara dengan 
ondisi yang 


T— 


e1 Ganga 
f reacing 


Tidak F 


KONSISTENSI TERJAGA: 
Leo/Daniel menunjukkan 

- trofi yang diraihnya dari 
5 -. Thailand Masters 2023. 


73 3 


PBSI UNTUK JAWA POS 


Leo Flu, Daniel 
Radang Telapak Kaki 


BANGKOK - Leo Rolly Carnando/ 
Daniel Marthin full senyum dua 
pekan beruntun. Setelah menjuarai 
Indonesia Masters pekan lalu, 
pasangan berjuluk The Babies 
tersebut kembali menaiki podium 
tertinggi di Thailand Masters Super 
300. Bertanding di Nimibutr Stadium 
Bangkok, Minggu (5/2), Leo/Daniel 
sukses mengalahkan ganda Taiwan 
Su Ching Heng/Ye Hong Wei dua 
game langsung (21-16, 21-17). 

Meski menang dua game, Leo/Daniel 
butuh kerja keras untuk menaklukkan 
Su/Ye. Sebab, ganda Taiwan tersebut 
dalam dua laga beruntun sukses 
menyingkirkan wakil Indonesia. Yaitu, 
menundukkan Pramudya Kusuma- 
wardana/Yeremia Erich Yacob 

Rambitan di perempat final (21-17, 
19-21, 21-19) dan Muhammad 
Shohibul Fikri/Bagas Maulana 
di semifinal (21-17, 13-21, 21-19). 

Kondisi fisik Leo/Daniel juga 
terlihat kurang fit. Hal itu 
dikonfirmasi sang pelatih 

Herry Iman Pierngadi. ”Ya 

kondisi kurang bagus, sudah 
mulai turun. Tapi, semangat 

untuk menangnya lebih kuat. Jadi, 
ketutup kelelahannya. Karena ini 
turnamen keempat,” ujarnya kepada 
Jawa Pos melalui instant messaging. 

Ya, LeoNil -akronim Leo/Daniel- 
tampil di empat turnamen berturut- 
turut dalam empat pekan terakhir. 
Dimulai Malaysia Open Super 1000. 
Di event itu, LeoNil hanya sampai 
babak 16 besar seusai ditundukkan 
ganda Denmark Kim Astrup/Anders 
Skaarup Rasmussen (13-21, 9-21). 

Pada pekan berikutnya, mereka 
juga langsung tereliminasi di babak 
pertama India Open. Mereka kalah 
oleh seniornya, Marcus Fernaldi 
Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo 


(21-15, 17-21, 10-21). Barulah di dua 
turnamen terakhir, LeoNil bisa 
merebut gelar juara. 

Namun, di Thailand Masters, kondisi 
LeoNil juga sebetulnya tidak optimal. 
Terutama Daniel yang mengalami 
masalah di bagian kaki. "Ada 
peradangan di telapak kaki sebelah 
kiri Daniel. Saat pulang ke Jakarta, 
baru nanti bisa diperiksa secara 
mendetail dan diketahui pe- 
nyebabnya, ungkap dr Grace Joselini 
Corlesa selaku dokter PBSI. 

Di sisi lain, Leo menuturkan bahwa 
dirinya dan Daniel sebetulnya tidak 
terlalu memikirkan soal peluangjuara 
di Thailand Masters. "Ini karena kondisi 
kami belum fit banget sejak menjadi 
juara di Indonesia Masters lalu. Saya 
juga masih agak flu,” ungkap Leo 
kepada humas PBSI. 

Tapi, setelah mencapai final, 
keduanya tidak mau memberi lawan 
kesempatan untuk mengembangkan 
permainan. Daniel menilai jalannya 
pertandingan memang tidak seperti 
di semifinal yang sampai rubber game. 
"Tadi kami main no lob dan tidak 
memberi kesempatan menyerang. 
Ini karena lawan memiliki serangan 
bagus,” ucap Daniel. 

Dengan kondisi kaki yang sakit, 
Daniel bermain lebih efisien. Sebab, 
untuk melakukan smes, kakinya masih 
terasa sakit. "Makanya tadi smes- 
smes saya tidak terlalu banyak keluar. 
Dengan kaki sakit, saya hanya main 
nekat. Saya melupakan soal sakit 
kaki saya. Saya main seolah tidak 
ada yang sakit saja,” ungkap Daniel. 

Keberhasilan merebut gelar juara 
beruntun membuat ranking LeoNil 
terkerek. Dari semula di peringkatke-14, 
pekan depan sudah merangkak tembus 
ke top ten. Ya, juara turnamen back-to- 
back menjadi kali pertama bagi keduanya. 
Dimusim 2022, Leo/Daniel hanya sukses 
meraih juara Singapore Open. Sedangkan 
pada 2021, prestasi terbaiknya runner-up 
Hylo Open. (raf/c7/bas) 


Petrokimia Grogi gara-gara Keputusan Wasit 


GRESIK - Pertandingan memasuki 
set kelima ketika wasit 1 menyatakan 
bola masuk untuk Gresik Petrokimia 
Pupuk Indonesia. Salah seorang 
pemain Jakarta Pertamina Fastron 
saat itu dinyatakan touch ball. Tidak 
terima dengan keputusan wasit, 
pemain Pertamina langsung menga- 
jukan protes keras. 

Nah, setelah berdiskusi dengan hakim 
garis, wasit 1 akhirnya menganulir 
keputusannyasendiri. Dia memutuskan 
poin tambahan untuk Pertamina. 
Sebuah keputusan yang menurut 
pelatih Gresik Petrokimia, Ayub 
Hidayat, mengubah jalannya laga. 

"Kejadiannya kan di wasit 1, dia 
sudah memutuskan (bola masuk 
untuk Petrokimia), lalu kenapa tanya 
ke linesman,' kata dia.” Kalau belum 
diputuskan, dia tanya boleh. Ini 
sudah diputuskan. Padahal, skor 
masih sama 7-7 kan, menentukan. 
Petro dirugikan, setelah itu anak- 
anak grogi,” imbuhnya. 

Ya, setelah momen tersebut, Gresik 
Petrokimia tidak lagi memimpin 
jalannya laga. Mereka akhirnya kalah 
2-3 (23-25, 25-18, 25-23, 18-25, 12-15) 
di GOR Tri Dharma, Gresik, Minggu 
(5/2). Praktis, Mediol Stiovanny Yoku 
dkk gagal memaksimalkan dua laga 


(CA 
| Kd - 
KAN 


na sa EA aa 
MOTOGP 


F5 
- 
3 


« 3 4 
FS. 
as 


s) 


TA 55. 


AKURAT: Oleksandra Bytsenko (kiri) melepaskan spike yang gagal dibendung dua pemain Petrokimia. 


di kandang sendiri. Sebelumnya, 
Gresik Petrokimia kalah 1-3 oleh 
Bandung BJB Tandamata, Sabtu (4/2). 

Outside hitter Bohdana Anisova 
masih menjadi senjata andalan 
Petrokimia. Pemain asal Ukraina itu 
mencetak 24 poin dalam laga tersebut. 
Dia juga memimpin daftar perolehan 
poin Petro dari spike (19 poin) dan 
juga blok (4 poin). Satu poin lagi 


- ' 


Le N 


2 # 


. 


3 


ANGGER BONDAN/JAWA POS 


diciptakan lewat serve. 

Namun, perolehan poin Bohdana 
itu masih kalah oleh outside hitter 
Pertamina, Oleksandra Bytsenko. 
Dia tampil superior dengan perolehan 
36 poin. Sementara itu, pemain yang 
biasanya menjadi pendulang angka 
utama Pertamina, Megawati Hangestri, 
hanya mencetak 13 poin dalam laga 
itu. (ka/c12/bas) 


Umumkan Skuad 
SFA Games 
sebelum 5 Maret 


PBVSI akan me- 
ngumumkan 
skuad SEA Games 
2023 di Phnom 
Penh, Kamboja, 
sebelum kom- 


petisi Proliga usai. 

'ANGGER BONDAN/JAWA POS Itu dilakukan se- 
KEJAR DEADLINE: telahtuanrumah 
Loudry Maspaitella. memberikan 


tenggat pendaftaran pemain hingga 
5 Maret. Menurut jadwal yang sudah 
diterima PBVSI, bola voli putra diper- 
tandingkan pada 3-8 Mei. Lalu, voli 
putri digelar pada 9-14 Mei. Sementara 
itu, babak final Proliga 2023 diseleng- 
garakan pada 18-19 Maret. 

"Kalau 5 Maret deadline, otomatis 
KOI (Komite Olimpiade Indonesia) 
biasanya menentukan tiga hari atau 
seminggu sebelumnya. Jadi, saat 
final four (Proliga) nama-nama 
harus masuk,” kata Kasi Voli Indoor 
PBVSI Loudry Maspaitella di sela- 
sela putaran kedua Proliga seri 
Gresik. (ka/c7/bas) 


Sinyal Positif Yamaha dari Sepang 


Crutchlow Catat Waktu 
Tercepat di Sepang 


SEPANG - Shakedown test hari pertama 
MotoGP bergulir di Sirkuit Sepang, 
Malaysia, kemarin (5/2). Acara itu 
dijadwalkan berlangsung sampai Selasa 
(7/2). Test rider dari lima pabrikan 
pemasok mesin turun gunung. 

Satu-satunya rookie MotoGP musim 
ini, Augusto Fernandez (Tech3 GasGas 
Factory Racing), juga ambil bagian. 
Yamaha mengirim sinyal positif dari 
latihan hari pertama itu. Test rider 
mereka, Cal Crutchlow, menjadi 
yang tercepat dengan catatan waktu 
2 menit 1,146 detik. Catatan waktu 
terbaik tersebut dibuat Crutchlow 
saat menunggangi motor prototipe 


terbaru Yamaha. 

Sepanjang tes hari pertama kemarin, 
Crutchlow maupun para test rider 
lainnya memang langsung menjajal 
beberapa versi motor sekaligus. 
Crutchlow tampak menggunakan 
tiga motor berbeda. Dua di antaranya 
adalah edisi terbaru 2023 dan satu 
lainnya motor tahun lalu. 

Saat menggunakan motor YZR-M1 
edisi terbaru, Crutchlow mampu 
mencatatkan top speed mencapai 
330 km/jam. Raihan itu jauh lebih 
baik dibandingkan saat motor terbaru 
Yamaha tersebut digunakan Fabio 
Ouartararo November lalu pada tes 
resmi pertama di Valencia. 

Tahun lalu, pada tes resmi yang 
juga berlangsung di Sepang, motor 


terbaru Yamaha saat itu hanya mampu 
menembus top speed 327 km/jam. 
"Jadi, ini jelas kabar menggembirakan 
untuk Fabio Guartararo dan Franco 
Morbidelli jelang tes resmi pramusim 
di Sepang pekan depan (10-12 
Februari 2023), tulis situs resmi 
MotoGP dalam laporan mereka. 

Menjadi yang tercepat kedua pada 
hari pertama kemarin adalah sang 
rookie Fernandez. Juara Moto2 2022 
itu berhasil mencatatkan raihan waktu 
terbaik terpaut 0,185 detik dari 
Crutchlow. Beberapa pembalap lain 
yang turun di shakedown test hari 
pertama adalah Michele Pirro (Ducati), 
Stefan Bradl (Honda), Lorenzo 
Savadori (Aprilia), dan Jonas Folger 
(KTM). (irr/c7/bas) 


Jawa Pos 


SAMBUNGAN 


SENIN 6 FEBRUARI 2023 | 1 


NU Hijaukan Sidoarjo 24 Jam Nonstop 


Sambungan dari hal 1 


Gong pembuka pada acara 
yang dilaksanakan di GOR 
Delta, Sidoarjo, itu adalah 
pembacaan lailatul giraah/ 
haflah yang dipimpin KH 
Mutawakkil Alallah, peng- 
asuh Pondok Pesantren 
Zainul Hasan, Genggong, 
Probolinggo. Acara demi 
acara akan terus berjalan 
nonstop selama 24 jam hingga 
penutupan pukul 00.00 (8/2). 

Kemarin tiga kepala daerah 
mengecek langsung persiap- 
an acara di GOR Delta, Sido- 
arjo. Tiga orang itu adalah 
Bupati Sidoarjo Ahmad 
Muhdlor, Wali Kota Surabaya 
Eri Cahyadi, dan Bupati 
Gresik Fandi Akhmad Yani. 

Ahmad Muhdlor menga- 
takan, hingga kemarin sudah 
ada 1,1 juta orang yang men- 
daftar hadir melalui Google 
Forms. Tentu, jumlah yang 
datang nanti lebih dari itu. 
Sebab, massa yang datang 
tanpa mendaftar di Google 
Forms diperkirakan lebih 
banyak. Dia yakin warga 


Sidoarjo guyup rukun dan 
memahami event akbar 
tersebut. "Karena tidak ha- 
nya kegiatan ekonomi yang 
naik, tapi juga membawa 
keberkahan,” katanya. 
Hingga kemarin, sudah 
ada 480 ribu nasi bungkus 
gratis yang siap dibagikan. 
Jumlahnya terus bertambah. 
Ada juga kopi dan snack 
yang siap dibagikan. Me- 
nurut dia, warga Sidoarjo 
siap menjadi tuan rumah 
yang baik. Dia mengatakan, 
beberapa industri besar juga 
siap meliburkan karyawan. 
Eri Cahyadi menyebutkan, 
pihaknya membantu 200 
armada ambulans lengkap 
dengan nakesnya. Selain 
itu, Pemkot Surabaya me- 
nyediakan lebih dari 50 truk 
sampah, toilet portabel, dan 
konsumsi untuk para pe- 
serta. "Kami juga akan 
perbantukan teman-teman 
tagana, satpol PP, dan 
dishub. Kami akan support 
betul ke Sidoarjo, tegas Eri. 
Dia juga akan mengeluarkan 
surat work from home (WFH) 


bagi ASN yang tinggal di 
Sidoarjo dan kabupaten lain 
yang melewati Sidoarjo. 
"Harapannya, arus lalu lintas 
bisa lebih lancar,” katanya. 

Pernyataan senada disam- 
paikan Gus Yani, sapaan 
Fandi Akhmad. Dia menye- 
butkan, tiga kepala daerah 
akan rewang bareng untuk 
menyukseskan resepsi 
puncak 1 Abad NU.” Support 
dari Surabaya maupun Gre- 
sik dengan satu tujuan uta- 
ma, yakni mendoakan bang- 
sa dan negara,” tegasnya. 

Pada H-2 kemarin, sejum- 
lah persiapan semakin ma- 
tang. Sound system besar 
sudah terpasang di bundaran 
Taman Pinang Indah, di luar 
area GOR. Kemarin sore 
sudah dilakukan uji coba. 
Suaranya menggelegar. Video- 
tronjuga sudah terpasang. 
Tempat wudu dan cuci kaki 
portabel juga terpasang di 
beberapa lokasi. Pembagian 
titik parkir juga terus di- 
sosialisasikan. 

Support juga datang dari 
warga Muhammadiyah Sido- 


arjo. Pimpinan Daerah Mu- 
hammadiyah Sidoarjo, Uni- 
versitas Muhammadiyah 
Sidoarjo (Umsida), SMA 
Muhammadiyah 2 Sidoarjo, 
Lazismu, Masjid An-Nur, 
dan ortom Muhammadiyah 
menyiapkan beberapa fa- 
silitas untuk nahdliyin. Di 
antaranya, tempat parkir, 
tempat istirahat untuk 2.000 
orang, ambulans, dan tim ke- 
sehatan. Selain itu, Muham- 
madiyah menyediakan 9.000 
botol minuman, kopi, snack, 
teh, 2.000 nasi bungkus, dan 
3.000 porsi bakso.” Makanan 
dibagikan mulai Selasa 
subuh,” ujar Kepala Sekre- 
tariat Umsida Kumara Adji. 


Cegah Hujan dengan 
Penyemaian Garam 
Hujan deras diprediksi 
terjadi saat hari H acara di 
kawasan GOR Delta, Sido- 
arjo. Karena itu, BPBD Jatim 
mengerahkan tim modifikasi 
cuaca (TMC) untuk meng- 
halau hujan. Mereka telah 
melakukan tiga kali penye- 
majan garam NaCI di sejum- 


1 Abad Humor NU: Kiai Wahab Ubah Tragedi Jadi Komedi 


Sambungan dari hal 1 


Utusan NU yang akan 
bertemu Raja Ibnu Sa'ud akan 
mengusulkan bahwa Kota 
Suci tidak boleh dimonopoli 
satu mazhab saja. Makkah 
dan Madinah harus menerap- 
kan kebebasantata cara ber- 
ibadah sesuaimazhab-maz- 
hab yang berkembang. 

Siapa yang diutus? Menurut 
keterangan Didin Ahmad 
Zaenudin, sejarawan dari 
Lesbumi, NU mengutus se- 
orang ulama dari Kudus, 
Jawa Tengah: Allah yarham 
Kiai Raden Asnawi. "Tidak 
ada nama selain Kiai Asnawi 
dari Kudus,” kata Didin yang 
meneliti naskah Komite Hijaz 
bersama Ahmad Ginanjar 
Sya ban. Utusan NU ini di- 
agendakan berangkat ke 
Hijaz bulan Syawal 1344 H/ 
April 1926 atau tiga bulan 
setelah NU berdiri. 

Misi Komite Hijaz ini adalah 
salah satu agenda utama NU 
dilahirkan. NU, yang terdiri 
atas ulama pesantren para 
pengikut mazhab fikih Imam 
Syafi'i (dan menerima maz- 
hab Imam Abu Hanifah, Imam 
Malik, dan Imam Ahmad bin 
Hambal), cemas dengan cara 
pandang ulama Hijaz di ba- 
wah Raja Ibnu Sa'ud yang 
memaksakan pandangan 


agama satu mazhab saja. 

Namun sayang, Kiai Asnawi 
yang waktu itu berumur 65 
tahun terlambat datang ke 
Pelabuhan Tanjung Perak, 
Surabaya. Belum ditemukan 
tanggal kapal berangkat, te- 
tapi Didin mengatakan, Kiai 
Asnawi tiba di pelabuhan 
tanggal 24 Syawal dan kapal 
sudah berangkat. 

Setelah tertinggal kapal, 
Kiai Asnawi lalu mengirim 
telegram ke Singapura, me- 
nanyakan apakah ada kapal 
yang berangkat ke Hijaz. 
Telegram itu dijawab. Tetapi 
menginformasikan bahwa 
kapal lain juga sudah berang- 
kat. Alhasil, Kiai Asnawi me- 
ninggalkan pelabuhan, yang 
pasti dengan kekecewaan dan 
suasana murung. Bahkan, 
karena membawamisi besar 
yang gagal karena persoalan 
”sepele” keterlambatan kapal 
ini sebuah tragedi. 

Namun, saya mengangan- 
angan, kekecewaan atau tragedi 
terlambat naik kapal tidak 
berlarut-larut. Pertama, karena 
agenda-agenda lain, yaitu 
pendirian cabang-cabang NU, 
harus segera dilaksanakan. 
Kedua, saya berspekulasi 
bahwa kiai mudayangbanyak 
menyiapkan gerakan NU sedari 
awal, yaitu Kiai Abdul Wahab 
Chasbullah, tidakterlalu ambil 


pusing dengan tragedi 
ketinggalan kapal. Kiai Wahab 
itugampangan. Mungkin beliau 
hanya bilang kepada Kiai 
Asnawi yang seniornya itu 
dengan kalimat pendeksaja: 
"Jangan sedih, Kiai Asnawi, 
ini sudah takdir. Kita pikir 
langkah selanjutnya sambil 
ngopi-ngopi di kantor NU? 
Kantor PBNU waktu itu 
disebut Hoofd Bestuur Nahd- 
latoel Oelama (HBNO) di 
Jalan Sasak, Kota Surabaya. 
Di sinilah, saya mengatakan 
bahwa humor NU itu juga 
telah berumur satu abad, bu- 
kan saja NU-nya yang sudah 
seabad. Berdirinya NU juga 
menjadi momentum meng- 
ingat sikap Kiai Wahab, meng- 
ubah kekecewaan Kiai Asnawi 
menjadi ger-geran, meng- 
ubah tragedi menjadi komedi. 
Bukan tanpa alasan saya 
berspekulasi tentang Kiai 
Wahab yang saat itu berumur 
38 tahun. Kiai Wahab jangan 
dibayangkan di masa seka- 
rang yang hanya diambil 
kesan sebagai ulama karis- 
matik, ahli fikih dan ushul 
fikih, pengasuh pesantren 
tua, berani berijtihad politik, 
hingga kawannya Bung Karno. 
Di luar itu, Kiai Wahab adalah 
orang yang santai, easygoing, 
punya banyaksiasat nakal” 
tetapi berguna, dan punya 


selera humor tinggi. 

Kiai Saifuddin Zuhri dalam 
dua bukunya, Guruku Orang- 
Orang dari Pesantren dan 
Berangkat dari Pesantren, 
banyak mendokumentasikan 
humor Kiai Wahab yang ori- 
sinal, segar, dan berguna. 
Bayangkan, beliau pernah 
berfatwa yang isinya santri 
haram menjadi amtenar, 
pegawai era kolonial Belanda. 
Tetapi, Kiai Wahab tidak 
memberi dalil-dalil sebagai- 
mana mestinya, melainkan 
cuma memberi kepanjangan 
amtenar dengan "antum fin 
naar”, kalian di dalam neraka. 

Humor tidak akan menye- 
lesaikan urusan-urusan besar 
umat manusia, tetapi humor 
bisa menjadi perspektif lain 
dalam memandang, menilai, 
dan menyikapi fenomena 
yang terjadi. Itulah mengapa 
Kiai Wahab, lalu dilanjutkan 
Gus Dur, menggunakan hu- 
mor sebagai alat komunikasi 
di banyak kesempatan, di 
hampir semua tema pembi- 
caraan. Benar dantidak sebuah 
humor tidakterlalu penting, 
tetapi kita membutuhkan 
makna yang terselip di dalam 
humor. Lebih dari itu, humor 
sering sekali menyembulkan 
hikmah, seperti humor yang 
dilontarkan Abu Nawas atau 
Nasruddin Hoja. (“) 


Tangani Ribuan Banser, dari Yang Baru Lulus SMA 
sampai Yang Beruban 


Sambungan dari hal 1 


Sebagian di antaranya me- 
rupakan profesional, se- 
bagian lainnya amatir. 

Nah, kali ini yang dia latih 
adalah para anggota Banser 
dengan rentang usia yang 
dia perkirakan 20 tahun sam- 
pai 60 tahun. Jumlah total 
mencapai 12 ribu orang. 

”Saya perkirakan mulai 
lulus SMA sampai ada yang 
beruban, tutur koreografer, 
penyanyi, sekaligus aktor 
itu di Jakarta pekan lalu. 

Denny pun dibantu 12 pe- 
latih untuk Seabad NU terse- 
but. "Tidak mungkin saya 
melatih sendiri,” tutur Denny 
yang memulai karier sebagai 
penari dan koreografer di 
Sanggar Swara Mahardika 
di bawah bimbingan Guruh 
Soekarnoputra. 

Proses latihan untuk per- 
tunjukan kolosal di Stadion 
Delta, Sidoarjo, tersebut di- 
jalankan secara bertahap. 
Sebab, 12 ribu orang Banser 
yang dilatih berasal dari sem- 
bilan kabupaten di Jawa Timur. 

Pada tahap awal, Denny 
melatih 500 orang Banser 


sebagai mentor. Denny me- 
ngatakan, pemilihan mentor 
dilakukan dengan sistem 
audisi. Sejumlah personel 
Banser dilihat langsung 
kemampuan koreografinya. 

"Selain dari Gresik, ada 
dari Pasuruan dan Probo- 
linggo, katanya. 

Para mentor itu kemudian 
diminta melatih anggota di 
kabupaten masing-masing. 
Setelah itu, ada tahapan 
latihan dengan mengha- 
dirkan 4 ribu orang Banser 
ke Sidoarjo. Lalu, tahapan 
akhir melatih seluruh ang- 
gota Banser yang terlibat. 

Dennyseniman serbabisa. 
Setelah matang di tari, karier 
menyanyinya juga melejit 
saat merilis single Jalan-Jalan 
Sorepada akhir 1980-an. Dia 
juga sempat menjajal film 
dan sinetron. 

Sebagai koreografer, pria 
kelahiran Jakarta 60 tahun 
silam itu selama ini lebih 
banyak menangani koreo- 
grafi untuk usia yang spesifik. 
Entah pelajar maupun ibu- 
ibu atau bapak-bapak. 

Tapi, tidak demikian halnya 
dengan acara di NU ini. 


"Wow membuat saya pusing. 
Tetapi, saya mendapatkan 
inspirasi,” tuturnya. 

Saat paparan persiapan 
di kantor PBNU pekan lalu 
itu, Denny benar-benar me- 
nutup rapat gerakan-gerakan 
yang akan ditampilkan nanti. 
Itu agar bisa memberikan 
kejutan di hari H. 

Denny menuturkan, dalam 
segmen pertunjukan kolosal 
nanti, tema yang diusung 
Persatuan dan Kesatuan 
Adalah Kekuatan. Aktor film 
Tari Kejang dan Benci Disko 
itu mengatakan, sejatinya 
yang akan ditampilkan bu- 
kan tarian. Melainkan se- 
buah gerakan kolosal. Ha- 
nya, karena penampilan 
tersebut bagian dari pertun- 
jukan, tetap harus ada unsur 
entertainment-nya. 
Kemudian juga tetap harus 
ada napas Islam-nya. 

Gerakan yang dibawakan 
dalam pertunjukan kolosal 
itu sejatinya adalah yel-yel 
yang khas dibawakan Banser. 
Tetapi, ada gerakan-gerakan 
baru yang dibuat secara 
khusus. Kemudian ditambah 
paduan musik yang dicipta- 


kan secara khusus pula. 

Dia menambahkan, per- 
siapan tampil sudah 100 
persen. Tinggal satu kali 
latihan bersama-sama yang 
diikuti 12 ribu Banser. La- 
tihan pemungkas tersebut 
rencananya digelar di Sta- 
dion Gelora Delta, Sidoarjo, 
hari ini (6/2) mulai pukul 
10 pagi sampai sore. 

Denny tidak hanya mena- 
ngani pertunjukan terkait 
dengan Banser. Ada segmen 
yang melibatkan koreografi 
ibu-ibu. Kemudian juga ada 
yang dari kalangan remaja 
NU. Untuk koreografi, selain 
personel Banser itu, keba- 
nyakan dilakukan dari tribun 
stadion. 

Semuanya tentu meng- 
hadirkan tantangan sendiri- 
sendiri. Tapi, Denny meng- 
hadapinya dengan antusias. 
"Saya berterima kasih ke- 
pada NU karena sudah diberi 
kesempatan di momen 
spesial ini. Selama ini, saya 
fans NU karena kiprah dan 
kehadiran NU membuat 
saya merasanyaman, khu- 
susnya sebagai seniman,” 
ujarnya. (“/c19/ttg) 

. »- | 


lah titik sekumpulan awan 
di langit Malang, Tuban, 
Gresik, dan Bojonegoro. 
Kalaksa BPBD Jatim Gatot 
Soebroto mengatakan, tim 
bergerak setelah BMKG 
memperkirakan terjadi 
hujan di wilayah GOR Delta. 
"Kegiatan kolaboratif ini 
dilangsungkan bersama 
Pusat Penerbangan Ang- 
katan Laut (Puspenerbal) 
Bandara Juanda, TNI-AU 
Bandara Abdulrachman 
Saleh Malang, BRIN, BMKG, 
dan BNPB," terang Gatot. 
Dia menyatakan, instansi- 
nya turut membantu kesuk- 
sesan acara. Sebelum melak- 
sanakan kegiatan dukungan 
Harlah 1 Abad NU, tim BPBD 
Jatim juga menggelar apel 
pasukan yang diikuti TRC 
BPBD Kota Surabaya dan 


TRC BPBD Kabupaten Sido- 
arjo. "Ada 150 personel yang 
siaga. Saat pelaksanaan 
nanti, kita akan stand by- 
kan tiga mobil rescue, dua 
ambulans, dan beberapa 
kendaraan operasional lain- 
nya,” tambah Gatot. 
Gubernur Jatim Khofifah 
Indar Parawansa meminta 
maaf kepada masyarakat 
jika nanti ada kepadatan 
lalu lintas. Pemerintah telah 
menyiapkan rekayasa lalu 
lintas (lalin) untuk mencegah 
kemacetan. "Tentu, kami 
berharap acara berlangsung 
lancar, kata Khofifah. 
Selama sepekan terakhir, 
ketua umum PP Muslimat 
NU itu beberapa kali datang 
ke GOR Delta. Dia menyak- 
sikan anggota Muslimat dan 
Banser berlatih kekompakan 


tari untuk acara puncak. 

Ada sejumlah masukan 
dan rekomendasi yang di- 
sampaikan Khofifah. Dia 
usul acara dibuka dan ditu- 
tup dengan salawat. Penu- 
tupan jangan sampai terlalu 
malam agar masyarakat 
bisa meninggalkan lokasi 
secara aman. 

Khofifah juga meminta ada 
pemetaan titik yang pene- 
rangannya kurang. "Semoga 
semua yang tampil membetri- 
kansajian terbaik, ujar Khofifah. 

Dia menegaskan, pemprov 
telah mengeluarkan edaran 
terkait work from home (WFH). 
Edaran disampaikan kepada 
direksi BUMN/BUMD dan 
pimpinan perusahaan swasta. 
Mereka diimbau untuk me- 
liburkan pekerja besok (7/2). 
(uzi/hen/c19/oni) 


Expo Sarung di Makassar, Pawai Salawat di Bali 


Sambungan dari hal 1 


Kendati begitu, warga NU 
yang tidak berangkat ke Si- 
doarjo masih bisa merayakan 
Harlah Satu Abad NU di wi- 
layah masing-masing. Har- 
lah Satu Abad NU di tingkat 
PWNU Jateng akan digelar 
di Kota Pekalongan. "Setiap 
pengurus cabang atau PCNU 
dan MWCNU dapat menye- 
lenggarakan acara di tempat 
masing-masing yang akan 
terkoneksi secara online dengan 
acara di Sidoarjo, ujarnya. 

Harlah NU tingkat Jateng 
di Kota Pekalongan digelar 
dengan beragam rangkaian 
kegiatan. Antara lain bakti 
sosial, jalan sehat, halakah, 
hingga istighotsah. Istighot- 
sah digelar selama 9 hari, 
sejak 30 Januari hingga 7 
Februari 2023, di masjid 
maupun musala. 

Harlah Satu Abad NU juga 
diperingati di luar Jawa. Di 
Makassar, PCNU menggelar 


expo di pelataran Masjid 
Raya Makassar, Jalan Vete- 
ran, yang menampilkan 
potensi-potensi ekonomi 
NU. Salah satu yang dipa- 
merkan adalah sarung se- 
bagai ciri khas NU. Ada juga 
kerajinan-kerajinan tangan 
buatan kader-kader NU. 
"Karena di usia NU seka- 
rang tentu harus mengikuti 
zaman, ujar Sekretaris Pa- 
nitia Expo NU 2023 Supriadi 
seperti dilansir FAJAR ke- 
marin. Acara tersebut juga 
dihadiri wisatawan asing 
dari Yaman, Oatar, dan Ma- 
laysia. Sesuai instruksi PBNU, 
expoitujuga dirangkai dengan 
acara zikir dan doa bersama. 
Di Badung, Bali, Harlah 
Satu Abad NU juga berlang- 
sung meriah. Sekretaris 
Daerah Badung I Wayan Adi 
Arnawa yang juga ketua 
Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Kabupaten 
Badung melepasjalan sehat 
dalam rangka Gebyar Shola- 


wat Menuju Satu Abad NU. 
Acara yang dihelat di outdoor 
Gedung Balai Budaya Giri 
Nata Mandala, Puspem Ba- 
dung, itu dihadiri Ketua 
PWNU Bali KH Abdul Aziz. 

Suasana meriah juga tam- 
pak di Karangasem, Bali. 
Ribuan muslim kemarin 
menggelar pawai diiringi 
marching band dan bacaan 
salawat untuk memperingati 
satu abad NU. Pawai tersebut 
diikuti sejumlah sekolah 
madrasah dan badan oto- 
nom (banom) NU. 

”Kami perkirakan ada 
seribu peserta yang ikut pa- 
wai ini,” kata Sekretaris PCNU 
Kabupaten Karangasem 
Azanuddin kepada Jawa Pos 
Radar Bali. 

Momen peringatan satu 
abad NU itu juga memberi- 
kan apresiasi yang dibalut 
dengan NU Award. Peneri- 
manya adalah sejumlah tokoh 
NU di Karangasem. (ida/aro/ 
mum/ken/zul/c9/oni) 


Ulama dari 40 Negara Bahas Fikih Peradaban 


Sambungan dari hal 1 


Pameran foto dan dokumen 
Komite Hijaz itu dibuka lang- 
sung oleh Ketua Umum PBNU 
KH Yahya Cholil Staguf. Gus 
Yahya -sapaannya- berke- 
liling melihat langsung ma- 
nuskrip-manuskrip kuno 
itu. Foto dan dokumen terse- 
but cukup lengkap terkait 
gambaran perjalanan Komite 
Hijaz. Dalam foto juga dimuat 
kapal yang dipakai untuk 
berlayar. Namanya kapal 
Plancius yang berlayar dari 
Pelabuhan Tanjung Perak. 

Kapal yang dinaiki dari 
Pelabuhan Tanjung Perak 
transit di Singapura. Di sana, 
KH Wahab Hasbullah 


bertemu ulama ahlusunah 
waljamaah. KH Wahab juga 
singgah di Johor, Malaysia. 
Dokumen-dokumen 
menggambarkan pertemuan 
KH Wahab dengan sejumlah 
ulama Madinah hingga 
bertemu dengan Raja Ibn 
Saud untuk menyampaikan 
aspirasi dari organisasi ulama 
ahlusunah waljamaah. 

Momen pameran foto dan 
dokumen Komite Hijaz itu 
mengawali Muktamar Inter- 
nasional Figih Peradaban 
yang digelar hari ini. 

Gus Yahya menjelaskan 
bahwa rangkaian peringatan 
satu abad NU itu bakal di- 
hadiri 79 ulama ahli fikih 
dunia. Para ulama yang 


mengonfirmasi hadir berasal 
dari 40 negara. ” Yang sudah 
hadir sekitar 60 ulama dari 
79 yang telah konfirmasi 
hadir, jelasnya. 

Muktamar Figih Peradaban 
diharapkan melahirkan dis- 
kursus atau wacana tentang 
peradaban ke depan. Salah 
satu yang akan dibahas ter- 
kait dengan Piagam PBB. 
Sebab, Piagam PBB memiliki 
implikasi yang signifikan 
dalam memengaruhi per- 
adaban dunia. 

"Maka, di usia NU yang 
mencapai 100 tahun ini 
bisa membawa perubahan 
bagi peradaban dunia yang 
lebih baik,” tuturnya. (mar/ 
wan/c7/oni) 


Sambungan dari hal 1 


Kemenkum HAM meng- 
implementasikan Permen- 
kum HAM Nomor 40/2021 
dengan memberikan no- 
mor dan mengesahkan 
badan hukum BUM Desa. 

Sampai2 Februari 2023, 
telah dikeluarkan nomor 
badan hukum untuk 12.285 
BUM Desa. Modal awal 
BUM Desa tersebut men- 
capai Rp 1,76 triliun de- 
ngan aset Rp 178,57 miliar 
dan omzet usaha setahun 
terakhir Rp 90,26 miliar. 

Ada 173 BUM Desa Ber- 
sama yang berbadan hu- 
kum. Modal awalnya Rp 
343,75 miliar, aset bernilai 
Rp 8,54 miliar, dan omzet 
usaha Rp 12,66 miliar. 

UPK eks Program Nasio- 
nal Pemberdayaan Masya- 
rakat (PNPM) Mandiri 
Perdesaan telah bertrans- 
formasi menjadi 763 BUM 


BUM Desa Profesional Melayani Indonesia 


Desa Bersama LKD. Mo- 
dal awal saat bertrans- 
formasi Rp 3,33 triliun. 
Kini asetnya Rp 125,56 
miliar dan omzettahunan 
Rp 46,6 miliar. 
Kementerian Desa, Pem- 
bangunan Daerah Ter- 
tinggal, dan Transmigrasi 
tidak hanya menfasilitasi 
teknis administratif BUM 
Desa. Yang utama justru 
mendampingi BUM Desa, 
melakukan pembinaan 
dan pengembangan BUM 
Desa. Wujudnya, antara 
lain, berupa pemering- 
katan BUM Desa. 
Target pemeringkatan 
BUM Desa pada RPJMN 
2020-2024 untuk tahun 
anggaran 2022 terlampaui. 
Target BUM Desa klasifi- 
kasi majuialah 1.150 BUM 
Desa, tercapai 1.208 BUM 
Desa. Target BUM Desa 
klasifikasi berkembang 
ialah 7.500 BUM Desa, 


tercapai 7.662 BUM Desa. 
Target BUM Desa Bersama 
klasifikasi maju ialah 155 
BUM Desa, tercapai 373 
BUM Desa. Target BUM 
Desa Bersama klasifikasi 
berkembang ialah 245 
BUM Desa, tercapai 331 
BUM Desa. 

BUM Desa siap meng- 
alirkan barang dan jasa, 
menyalakan konektivitas 
ekonomi lintas negara. 
Apalagi, 1 Februari 2023 
sudah dimulai tujuh BUM 
Desa dan BUM Desa Ber- 
sama yang memperoleh 
nomor induk berusaha 
(NIB) dari Kementerian 
Investasi/Badan Koor- 
dinasi Penanaman Modal. 
Yang menarik, ini NIB 
khusus untuk entitas bisnis 
BUM Desa dan BUM Desa 
Bersama, diperoleh daring 
melalui situs oss.go.id. 

Inilah wajah BUM Desa, 
bekerja untuk desa. (") 


Jawa Pos 


SOSOK 
SISI LAIN 


MELANIA TRUMP 
Dicari 
Pendukung 
Suami 


”DI MANA Melania?” Pertanyaan 
itu belakangan kerap dilontarkan 
para pendukung Donald Trump di 
jagat Twitter. Itu disebabkan Melania 
tidak datang dalam kampanye pertama 
pencalonan Trump sebagai kandidat 
presiden Partai Republik. Acara 
tersebut berlangsung di South Carolina 
dan New Hampshire pekan lalu. 

Para pendukung Trump mulai mem- 
pertanyakan dukungan sang istri 
untuknya. Terlebih, bukan rahasia 
lagi bahwa Melania merasa kurang 
nyaman saat dulu menjabat ibu ne- 
gara dan tinggal di Gedung Putih. 

Melania sempat menyatakan 
dukungannya untuk sang suami 
pada November lalu. Tapi, setelah 
itu, dia memilih tutup mulut dan 
menghilang dari pandangan me- 
dia. "Saya mendukung keputusan 
suami saya untuk mencalonkan 
diri sebagai presiden negara yang 
luar biasa ini, ujarnya seperti di- 
kutip Breitbart News. 
(sha/c6/fal) 


ft, 


MANDEL NGAN/AFP 


SENIN 6 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 12 


Kemeriahan Cap Go Meh 


PAWAI perayaan Cap Go Meh 2574 di kawasan China Town, Pancoran Glodok, Jakarta 
Barat, kemarin (5/2). Kolaborasi Perhimpunan Tionghoa Indonesia DKI Jakarta mengadakan 
Festival Cap Go Meh yang merupakan pergelaran kegiatan tahun ke-6 dan dilaksanakan 
selama 15 hari setelah Imlek tersebut melibatkan berbagai kegiatan seni budaya. (") 


FEDRIK TARIGAN/JAWA POS 


Propam Tangani Dugaan 
Pemerasan Bripka Madih 


JAKARTA - Penanganan kasus 
Bripka Madih, polisi yang mengaku 
diperas oleh oknum penyidik 
Polda Metro Jaya (PMJ) saat me- 
laporkan kasus penyerobotan 
lahan, menjadi sorotan. Kemarin 
(5/2) PMJ menghadirkan Mahdi, 
pembeli tanah, pengurus RW, 
dan Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) di kantor Ditkrimum PM). 

Semua mengonfrontasi ma- 
salah jual beli tanah itu satu per 
satu. Namun, persoalan tanah 
tersebut belum tuntas. Yang 
muncul justru pengurus RW 
yang memberikan informasi 
yang menyudutkan Madih. 

Begitu pula pihak kepolisian. Dir- 
krimum PMJ Kombespol Hengky 
Haryadi menyebutkan bahwase- 
benarnyakasusitu telah dituntas- 
kanpada 2011. Dalam kasustersebut 
tidak ditemukan adanya tindakan 


pidana. Selainitu, disebutkan bah- 
wa Madih membuatinkonsisten- 
si dalam data tanah yang dila- 
porkan pada 2011 dengan luas 
1.600 meter persegi. Sementara, 
kini tanah yang dipermasalahkan 
mencapai 3.500 meter persegi. 

Namun, belum dapat dipastikan 
bagaimana kelanjutan dugaan 
pemerasan oleh mantan penyidik 
terhadap Bripka Madih. Hengky 
menyatakan, dugaan tersebut 
akan ditangani propam. ”Tapi, 
dugaan permintaan uangitu su- 
dah lama, 2011. Penyidiknya su- 
dah purnawirawan, urainya. 

Sementara itu, pakar psikolo- 
gi forensik Reza Indragiri me- 
ngatakan, ada tiga perkara yang 
perlu diselesaikan. Soal kepe- 
milikan tanah, dugaan perminta- 
an uang oleh oknum, dan kasus 
KDRT. (idr/c7/fal) 


Investigasi Riwayat Minum Obat Sirup 


Temuan Kasus Baru Dugaan 
Gagal Ginjal Akut pada Anak 


JAKARTA - Dinas Kesehatan 
(Dinkes) DKI Jakarta mengon- 
firmasi adanya temuan baru 
dugaan kasus gagal ginjal akut 
misterius pada anak (acute kid- 
ney injury/AKI). Saatini dinkes 
melakukan proses investigasi. 

"Artinya, diperiksa kemung- 
kinannya. Apakah dari riwayat 
obatnya atau misalnya memang 
karena penyakit sendiri, pro- 


gresif aktivitas dari penyakitnya 
sendiri,” kata Kepala Bidang 
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit (P2P) Dinkes DKI Dwi 
Oktavia kemarin (5/2). 

Dia mengatakan, hasilinves- 
tigasi itu akan dilanjutkan de- 
ngan penyelidikan epidemio- 
logi penyakit tersebut. "Sambil 
kami juga mengumpulkan data 
dukungnya. Misalnya, sampel 
obat dan sebagainya. Sama 
seperti (proses, Red) yang se- 
belumnya,' imbuhnya. 

Lantaran masih berproses, 


Dwi belum bisa memastikan 
bahwa dua kasus tersebut ter- 
konfirmasi gagal ginjal akut 
misterius. Pihaknya harus 
mengumpulkan data riwayat 
sakit pertama anak hingga ri- 
wayat minum obat anak. ” Kami 
juga sambil berusaha mengum- 
pulkan sampel kalau memang 
ada riwayat minum obat sam- 
bil paralel dengan proses medis 
lainnya,” terang dia. 

Dwi mengakui, satu di antara 
dua pasien yang diduga meng- 
alami gagal ginjal akut itu me- 


ninggal dunia. Satu lainnya 
masih menjalani perawatan dan 
pemantauan medis. 

Kasus AKI sempat menghe- 
bohkan pada akhir tahun lalu. 
Sejak awal 2022 hingga 31 
Oktober lalu, ada 323 kasus 
anak yang terindikasi AKI. 
Sebanyak 190 di antaranya 
meninggal dunia. 

Melihat banyaknya korban, 
BPOM dan Kemenkes akhirnya 
mengeluarkan surat edaran 
terkait larangan memberikan 
obat sirup kepada anak yang 


INFOKESEHATAN 


demam. Konon, kandungan 
etilena glikol (EG) dan dietilena 
glikol (DEG) yang melebihi am- 
bang batas jadi penyebab AKI. 
Jika terlambat ditolong, AKI bisa 
mengakibatkan kematian. 
Setelah pelarangan tersebut, 
kasus AKI terus turun. Pada No- 
vember sudah tidak ada lapor- 
an kasus. "Kasus langsung nol 
saat pelarangan meresepkan obat 
sirup,” kata Kepala Biro Komu- 
nikasi dan Pelayanan Publik 
Kementerian Kesehatan Siti 
Nadia Tarmizi. (rya/Iyn/c7/fal) 


HINDARI KUMAN 
DI TEMPAT UMUM 


UMUMNYA, penularan kuman ke tubuh 
dapat terjadi dari tangan yang terkontami- 
nasi dan telah menyentuh bagian muka 
maupun luka. Kuman dapat menular ke tan- 
gan yang sedang menyentuh benda publik. 

Beberapa benda yang terdapat banyak 
kuman di tempat umum adalah benda yang 
ditujukan untuk pemakaian bersama. Salah 
satunya adalah tombol elevator, pegangan 
eskalator, tombol pada mesin ATM, uang, 
keranjang, dan troli belanja. 

Maka, kita tidak bisa 100 persen 
menghindari kuman di tempat umum. Untuk 
mencegah penularan ke tangan, gunakan- 
lah siku atau bahu untuk membuka pintu, 
memencet tombol elevator. Memakai tisu 
atau kain sebagai lapisan pelindung antara 
benda dan tangan juga dapat dilakukan. 

Setelah menyentuh atau berkontak den- 
gan benda yang disediakan untuk umum, 


tangan, jangan keringkan tangan dengan 
hand dryer atau pengering tangan. Namun, 
pakailah tisu untuk mengeringkan tangan 
dan tutup keran wastafel dengan tisu terse- 
but sebelum dibuang. 

Tidak semua tempat menyediakan 
sarana cuci tangan. Oleh sebab itu, ada bai- 
knya menyiapkan hand sanitizer atau cairan 
pembersih tangan instan. Cairan tersebut 
berperan untuk membersihkan tangan dari 
kuman tanpa perlu dibilas dengan air. 

Selain praktis, waktu penggunaan hand 
sanitizer lebih singkat daripada mencuci 
tangan dengan sabun. Setelah menyentuh 
benda di tempat umum, gunakanlah hand 
sanitizer untuk menyanitasi tangan dari 
kuman. Alkohol yang terkandung dalam 
hand sanitizer tersebut akan memusnahkan 
kuman yang ada pada tangan. 


Sebagai teman praktis Anda untuk mem- 


Di ruang publik, banyak orang dari 
beragam tempat yang berlalu-lalang. 
: Karena itu, kuman yang terdapat di 
: tempat umum pasti tidak sedikit. 


pun, Bagus Group telah menyediakan 
Bagus Antibacterial Hand Sanitizer. For- 
mulasi antibakteri hand sanitizer itu telah 
teruji secara klinis mampu membunuh 
bakteri hingga 99,9 persen. Alkohol yang 
dikandung produk tersebut berstandar food 
grade yang aman dan tidak berbahaya jika 
menyentuh makanan. 

Selain mengandung alkohol 70 persen, 
produk tersebut mengandung vitamin E dan 
aloe vera yang dapat menjaga kelembapan 
kulit. Hand sanitizer itu hadir dalam dua 
aroma, yakni strawberry yang manis dan 
lime yang menyegarkan. 

Produk itu tersedia dalam tiga pilihan 
kemasan, yakni botol spray 100 ml dan 
250 ml serta refill pouch 300 ml. Dapatkan 
Bagus Antibacterial Hand Sanitizer melalui 
e-commerce online maupun toko-toko, mini- 
market, dan supermarket terdekat dengan 


EFEKTIF BASMI KUMAN: Bagus Antibacterial 
Hand Sanitizer memiliki formulasi antibakteri 
yang telah teruji secara klinis mampu membunuh 
bakteri hingga 99,9 persen. 


tangan sebaiknya dicuci. Setelah mencuci bersihkan tangan kapan pun dan di mana Anda. (als/c6/wir) 


BAGUS GROUP UNTUK JAWA POS 


gas 
Antibacterial 
"HAND SANITIZER 


FS ASA 


Antibacterial 
HAND SANITIZER 


FS RSA) 


Us 


HAND SANITIZER “. | 


5 » A12 oholif, 
PEMBERSIH TANGANIINSTAN sebafoa 


www.bagusgroup.com 


201: 19. 


Official Partner Store: 


"BG Shopee & 


Follow/us/on:1O TN 


Tersedia di Supermarket & Minimarket terdekat anda 


Jawa Pos 


EI ROPOLIS 


SENIN 6 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 13 


Dishub Tinggal Rumuskan Tarif 


Operasional Feeder 
25 Februari 


SURABAYA - Harapan masyarakat untuk 
segeramenikmati angkutan feeder segera 
terealisasi. Dinas Perhubungan (Dishub) 
Kota Surabaya masih mematangkan 
rencana operasional angkutan penumpang 


itu. Rencananya, feeder mulai mengaspal 
akhir Februari ini. "Saat ini tahap finalisasi 
teknis operasional,” kata Kadishub 
Tundjung Iswandaru kemarin (5/2). 
Dia menyampaikan, pihaknya masih 
menyiapkan regulasi sebagai payung 
hukum operasional feeder. Termasuk 
soal tarif. Ada rencana tarif feeder akan 


terintegrasi dengan tarif transportasi 
publik. Yaitu, Suroboyo Bus dan Trans 
Semanggi Suroboyo. Terkait hal itu, saat 
ini pemkot dan Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) masih melakuka pemba- 
hasan. Pertemuan kedua pihak berlang- 
sung beberapa kali 

) Baca Dishub... Hal 19 


PROYEKSI PERBAIKAN LAYANAN 


TRANSPORTASI PUBLIK TAHUN INI 


Mengoperasikan 52 unit feeder akhir Februari. 


Feeder mengoneksikan Trans Semanggi 
Suroboyo dan Suroboyo Bus. 


Dishub akan mengintegrasikan layanan 


Trans Semanggi Suroboyo dan Suroboyo Bus. 


Layanan terintegrasi dengan sistem atau 
tarif sekali jalan. 


Arti Penting Feeder 


Memudahkan masyarakat 
memakai transportasi publik. 


Warga tidak perlu memakai kenda- 
raan pribadi dari rumah ke halte. 


Feeder masuk ke perkampungan 
untuk menjemput penumpang. 


Ada kepastian waktu 
kedatangan di halte. # A A 


& Sea , 
1 2 L 


3 IN NN 


AHMAD KHUSAINI / JAWA POS 


BERKARAT: Warga menyeberangi jembatan di Tambak Asri kemarin (5/2). Jembatan yang menghubungkan kawasan Tambak Asri dengan Dupak Bandarejo ini 
sering digunakan warga untuk menyeberangi sungai. Kondisi jembatan kini mulai berkarat dan rapuh sehingga sangat membahayakan warga yang melintas. 


Rapuh Sana-Sini, Jembatan Genting Butuh Perbaikan 


SURABAYA - Kondisi jembatan di 
Sungai Genting, Jalan Tambak Asri, 
Asemrowo, mengkhawatirkan. 
Beberapa besi penyangga yang 
terpasang telah patah. Tiang konstruksi 
yang rapuh membuat jembatan kerap 


goyang saat dilewati pejalan kaki. 
Alas jembatan juga memprihatinkan. 
Berbahan kayu, beberapa bagiannya 
juga tampak bolong karena dimakan 
rayap. Akibatnya, warga yang melintas 
harus ekstrahati-hati. Jika sampai 


salah melangkah, mereka bisa terjatuh. 
Ketua RW 3Kelurahan GentingKalianak, 
Kecamatan Asemrowo, Jumali mengatakan 
bahwa kerusakanjembatan sudah terjadi 

selama bertahun-tahun 
» Baca Rapuh... Hal 19 


ILUSTRASI: BAGUS/JAWA POS 


Di Foto Menyeramkan, di Lokasi 
Hanya Ular Seukuran Sedotan 


SURABAYA - Pemilik warung di kawasan 
Jalan Teratai heboh. Dia melaporkan ada ular 
yang bersarang di warungnya. Ular itu berdiam 
di bawah tumpukan kayu kursi dan meja. 

Anik, pemilikwarung, memang panik. Namun, 
dia tetap mencoba tenang, difotolah ular itu. Lalu, 
dikirim ke Projopati Kelurahan Tambaksari 

) Baca Di Foto... Hal 19 


Langganan Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik Rp 120.000 | & 031 8202000 | 9D 08113475001 


ay Ha 


- 


SEPTINDA/JAWA POS 
LULUS : Zahirah (kiri) dan Zahra, mahasiswa kembar Prodi Desain Komunikasi Visual (DKV) Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menunjukkan karya tugas akhir motion comic untuk media 
pembelajaran menarik bagi pelajar di Kantor Unit Komunikasi Public ITS, Rabu (25/1). 


Sumber: Reportase Jawa Pos 


AM 


Ce — 


Relokasi Pedagang Pasar Turi Tahap III, 
Patuhi Keputusan Hearing 


“0 


Besok (hari ini, Red) kami panggil 
lagi pihak terkait. Baik paguyuban 
pedagang, pemkot, maupun PT KAI. 
Saya minta apa pun hasil 
kesepakatan dalam hearing agar 
dipatuhi semua pihak. Termasuk opsi 
relokasi bagi pedagang” 

BUCHORI IMRON 


Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya berbicara terkait rencana relokasi 
97 pedagang Pasar Turi tahap III karena menempati lahan milik PT KAI 


GRAFIS: RIZKY JANU/JAWA POS 


Jeda Tiga Tahun, Cisuak Digelar 
Lagi di Kelenteng Hong San Ko Tee 


SURABAYA - Setelah ditiadakan tiga 
tahun, ritual cisuak kembali digelar 
di Kelenteng Hong San Ko Tee kemarin 
(5/2) pagi. Ritual yang dipercaya sebagai 
penolak bala dan memberi kelancaran 
itu diikuti hampir seribu umat. 

Dalam ritual tersebut, semerbak aroma 
mawar tercium di sana. Banyaknya 
peserta yang mengikuti cisuak membuat 
Kelenteng Hong San Ko Tee menyediakan 
puluhan kilogram mawar. Bunga tersebut 


menjadi syarat untuk prosesi penyiraman. 
"Tahun ini banyak yang ikut, maklum 
tiga tahun ditiadakan karena pandemi, 
kata Erdina Tedjaseputra, pengurus 
Kelenteng Hong San Ko Tee, kemarin. 
Ritual tersebut sangat dinanti umat 
Tridharma. Khususnya mereka yangshio- 
nya di tahun ini chiongatau berlawanan. 
Nah, cisuakitu menjadi cara untuk tolak 

bala atau buangsial 
) Baca Jeda... Hal 19 


Zahra-Zahirah, Mahasiswa Kembar ITS Lulus 3,5 Tahun dengan Predikat Cum Laude 


Kompak Belajar Bareng, 
Aktif Ikut Kompetisi dan Organisasi 


ALFIAN RIZALIJAWA Pos 
TOLAK BALA: Umat Tridharma mengikuti prosesi cisuak di Kelenteng Hong San Ko Tee, Surabaya, kemarin 
(5/2). Prosesi tersebut bertujuan untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif serta menangkal marabahaya. 


Si kembar Zahra Fithriyah Muna dan Zahirah Salma Nuha 
berhasil lulus bersama sebagai mahasiswa Program Studi (Prodi) 
Desain Komunikasi Visual (DKV) Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS). Mereka juga menjadi mahasiswa pertama yang lulus 
3,5 tahun dengan predikat cum laude di prodi tersebut. 


SEPTINDA AYU PRAMITASARI, Jawa Pos 


SEBAGAI kembaridentik, Zahra Fithriyah 
Muna dan Zahirah Salma Nuha selalu 
terlihat kompak di berbagai hal. Tidak 
terkecuali dalam menempuh pendidikan 
tinggi programsarjana. Keduanya berhasil 
diterima di Prodi Desain Komunikasi 
Visual (DKV Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS) dan lulus bersama dalam 
kurun waktu hanya 3,5 tahun. 

Zahra dan Zahirahjuga membuktikan 
kemampuan mereka lulus dengan predikat 
cum laude (dengan pujian). Zahra lulus 


dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 
3,73 dan Zahirah dengan IPK 3,76. 
"Alhamdulillah, kami lulus dengan nilai 
cum laude. Sekarang masih ada sedikit 
revisi. Jadi, nilai akhir masih bisa sedikit 
berubah,” kata Zahirah bersama Zahra 
saat ditemui Jawa Pos di kantor Unit 
Komunikasi Publik (UKP) ITS, Rabu (25/1). 
Putri pasangan Kurniawan dan Novi 
Rosmilasari itu mengaku sejak kecil 
memang suka menggambar 
» Baca Kompak... Hal 19 


UMAR WIRAHADI 


1 samerauas:— POLITIK & PEMERINTAHAN erweove: sex 


Pemkot Gandeng Belanda 
untuk Hidupkan Wisata Heritage 


Tekan Volume Sampah 


“0 
Upaya pengurangan sampah terus kami 
lakukan. Di hilir sudah ada TPS 3R. 
Sedangkan di hulu kami sedang mencari 
teknologi yang tepat untuk memusnahkan 
sampah. Saat ini volume sampah 
Surabaya mencapai 1.600 ton per hari." 


AGUS HEBI DJUNIANTORO 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya 
berbicara terkait penanganan sampah 


EKONOMI 


ya F 


DIPTA WAHYU/JAWA Pos 
ASET DAERAH: Suasana sejumlah pengunjung menikmati hi- 
dangan sembari menunggu kendaraannya dicuci di Rumah Padat 
Karya (RPK) Pelataran Manyar, Surabaya (2/2). Pemkot berencana 
menambah RPK di beberapa kecamatan. 


Tambah Pabrik Paving hingga 
Tingkatkan Kualitas Produk UMKM 


SURABAYA - Pemkot akan membangun tiga pabrik 
paving baru untuk program padat karya. Paving 
buatan pabrik tersebut akan digunakan untuk 
progam pavingisasi jalan-jalan perkampungan. 

Saat ini ada dua pabrik paving yang 
dioperasikan secara padat karya. Kapasitas 
produksi per hari rata-rata adalah 40 meter 
persegi. Namun, dua pabrik itu belum mampu 
memenuhi kebutuhan paving Pemkot Surabaya 
untuk program pavingisasi. Karena itu, 
dibutuhkan tambahan pabrik baru. 

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 
(DSDABM) Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, 
dua pabrik padat karya itu menerima banyak 
pesanan. Karena keterbatasan tenaga dan 
peralatan, beberapa orderan yang masuk terpaksa 
ditolak. Sebagai solusinya, pemkot menambah tiga 
pabrik paving baru. "Rencananya di Kecamatan 
Gunung Anyar, Gubeng, dan Wiyung. Kami 
upayakan tahun ini bisa terealisasi,” tutur Lilik 
kemarin (5/2). (gal/c19/aph) 


. Merr — 
KOTA LAMA 


ZEr a 


MENJULANG TINGGI: Kondisi crane putar di Jalan Kalimas Timur 
masih terawat kemarin (5/2). Alat itu merupakan warisan sejarah 
era kejayaan perdagangan di Kalimas. Kini sudah ditetapkan 
sebagai bangunan cagar budaya. 


Crane Putar Jadi Penanda 
Geliat Perdagangan Kalimas 


SURABAYA - Crane putar di Jalan Kalimas 
Timur adalah satu di antara sekian banyak 
warisan sejarah di Surabaya. Mesin itu juga 
menunjukkan bahwa Sungai Kalimas adalah 
pusat perdagangan di era kolonial. 

Tak sulit menemukan crane putar itu. Mesin 
pengangkut barang dari kapal tersebut berdiri 
tinggi menjulang di tepi Sungai Kalimas. Meski 
usianya sudah mencapai ratusan tahun, 
konstruksinya masih terlihat kokoh. 

Kuncarsono Prasetyo, pegiat sejarah Komunitas 
BegandringSoerabaia, menyatakan, crane putar 
ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya (BCB) 
Surabaya. Beberapa artikel sejarah menjelaskan alat itu 
dibuat perusahaan baja terbesar di zaman penjajahan. 
"Dulu ada tiga perusahaan baja besar di Kalimas. Salah 
satunya, membuat crane) ucapnya kemarin (5/2). 

Keberadaan crane putar menjadi bukti 
pembangunan Surabaya tempo dulu yang 
melampaui kota lain. Itu juga merupakan penanda 
bahwa Kalimas adalah salah satu pusat perdagangan 
dan bongkar di kawasan timur. "Karena letaknya 
sangat strategis,” tutur Kuncar. (ata/c12/aph) 


GALIH ADI PRASETYO 


Kembangkan Kota Tua, 
Kalimas, Zona Eropa, 
dan Zona Melayu 


SURABAYA - Kawasan kota 
tua dan Kalimas di wilayah 
Surabaya Utara bakal dihidup- 
kan menjadi wisata heritage. 
Pemkot Surabaya akan berko- 
laborasi dengan pemerintah 
Belanda untuk menyusun 
konsep pengembangannya. 

Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Pe- 
nelitian, dan Pengembangan 
(Bappedalitbang) Surabaya 
Febrina Kusumawati menga- 
takan, saatini pihaknya tengah 
menggodokkonsep penataan 
kawasan wisata sejarah. Konsep 
itu disusun bersama peme- 
rintah Belanda. "Kami ma- 
tangkan konsep penataan 
Kalimas dan kota tua,” ucap 
Febri -sapaan akrab Febrina 
Kusumawati- kemarin (5/2). 

Febri mengakui tak mudah 
mengembangkan wisata 
Kalimas. Banyak persoalan 
yang harus diselesaikan. 
Wisata Perahu Kalimas, mi- 
salnya. Rute dari Monkasel 
hingga Siola memang sudah 
tertata karena bangunan di 
kanan-kiri sungai merupa- 
kan perkantoran.” Namun, 
rute lanjutannya masih be- 


KO 


aa 


DIPTA WAHYU/JAWA POS 


LANDMARK KOTA: Potret kawasan Kya-Kya, Jalan Kembang Jepun, kemarin (5/2). Bappedalitbang Surabaya 
dan pemerintah Belanda berencana menghidupkan kembali kawasan itu menjadi destinasi wisata heritage. 


lum tertata. Karena di sam- 
ping sungai ada rumah-ru- 
mah warga, jelasnya. 

Rencananya, rute Wisata 
Perahu Kalimas bertemu 
di Jembatan Merah dan Jalan 
Karet. Pengunjung diarah- 
kan menuju ke Jalan Kem- 
bang Jepun. Dengan begitu, 
wisata Kalimas terintegrasi 
dengan Kya-Kya. 

Bukan hanya Kya-Kya dan 
Kalimas yang dikembangkan. 
Pemkot juga berupaya me- 
munculkan wisata baru di 


Surabaya Utara. Potensi wi- 
sata itu ada pada bangunan 
lama peninggalan era kolonial 
hingga kemerdekaan. 

Salah satunya wisata zona 
Eropa. Lokasinya berada 
di sekitar Jembatan Merah. 
Di kawasan itu banyak 
dijumpai gedung lawas yang 
sampai hari ini kondisinya 
masih terawat. 

Kepala Dinas Kebudayaan, 
Kepemudaan, Olahraga, serta 
Pariwisata (DKKORP) Suraba- 
ya Wiwiek Widayati menya- 


takan, konsep dan lokasi 
wisata zona Fropa sudah 
matang. Tempat itu sudah 
ramai didatangi pengunjung. 
Meski statusnya belum di- 
tetapkan sebagai lokasi wisata. 
”Tinggal dipoles dan diper- 
cantik agar lebih tertata. Ke- 
bersihan juga jadi perhatian,” 
ucap Wiwiek. 

Selain wisata zona Fropa, 
Surabaya Utara punya wisata 
zona Melayu. Lokasinya ber- 
ada di dekat Pabean. Tepatnya 
di Jalan Panggung. Corak 


LANGKAH PEMKOT 


KEMBANGKAN «“$ 
WISATA 


m Kawasan kota tua di 
Surabaya terbagi menjadi 
beberapa zona. Misalnya, 
zona Eropa dan Melayu. 

M Pemkot ingin setiap zona 
dikembangkan sebagai 
kawasan wisata dan 
terkoneksi. 

m Moda transportasi, baik 
jalur air maupun darat, 
disiapkan untuk menun- 
jang wisata tersebut. 


M Pengembangan wisata 
melibatkan negara luar 
yang menjadi sister city 
pemkot. Salah satunya, 
pemerintah Belanda. 


M Pemkot dan pemerintah 
Belanda akan membuat 
konsep wisata heritage. 

Sumber: Pemkot Surabaya 
RIZKY JANU/JAWA POS 


Melayu itu terlihat dari rumah 
panggungyang ada di kanan- 
kiri Jalan Panggung. 
DKKORP Surabaya masih 
mencari spot-spot menarik 
lain yang bisa digarap men- 
jadi kawasan wisata. ”Sura- 
baya ini memiliki banyak 
tempat bersejarah. Kami 
akan cari untuk dijadikan 
kawasan wisata,” tuturnya. 
Pemkotmembutuhkan ban- 
tuan sejumlah pihak untuk 
mengembangkan wisata di 
Surabaya. Peran masyarakat 
sangat dibutuhkan dalam pe- 
nataan wisata.(gal/c19/aph) 


Robert Pertimbangkan Mundur dari Ketua DPD Nasdem 


SURABAYA - Kisruh di 
internal DPD Nasdem Sura- 
baya belum usai. Robert Si- 
mangunsong dikabarkan 
mulai mempertimbangkan 
untuk mundur dari jabatan- 
nya selaku ketua DPD Nas- 
dem Surabaya. Informasi itu 
disampaikan melalui Wakil 
Ketua Bidang Organisasi dan 
Keanggotaan DPD Nasdem 
Surabaya Fatchul Muid. 

”Pak Robert memang ada 


NORI H HERITAGE 


Bentuk Karakter Siswa 
lewat Surab 


Mahasiswa 
Diajak Ikut 
Membimbing 
Murid 


SURABAYA - Dinas Pen- 
didikan (Dispendik) Surabaya 
merancang program Surabaya 
Mengajar. Program itu bertu- 
juan menguatkan kembali 
karakter siswa Surabaya pas- 
capandemi Covid-19. 

Kepala Dinas Pendidikan 
(Dispendik) Surabaya Yusuf 
Masruh mengatakan, pem- 
bentukan karakter anak-anak 
sekolah menjadi perhatian 
serius Pemkot Surabaya. Sebab, 
sekolah daringyang berjalan 
selama pandemi dinilai banyak 
kekurangan. Murid kesulitan 
untuk menyerap ilmu yang 
disampaikan guru. 

Kekurangan lainnya ada 
pada pembentukan karakter 
siswa. Pembelajaran daring 
membuat guru kesulitan 
untuk membentuk karakter 
murid. ” Karena itu, butuh 
upaya-upaya khusus untuk 
mengembalikan karakter 
khas arek Suroboyo,” tutur 
Yusuf kemarin (5/2). 

Untuk menguatkan karak- 


njat untuk mundur. Tapi, be- 
lum disampaikan formal,” 
kata Muid kepada Jawa Pos 
kemarin (5/2). 

Menurut Muid, rencana 
pengunduran diri itu sudah 
disampaikan Robert lang- 
sung kepada Ketua DPW 
Partai Nasdem Jatim Sri Sa- 
jekti Sudjunadi, Jumat (3/2) 
siang. Itu disampaikan ketika 
Janet, sapaan Sri Sajekti Su- 
djunadi, berkunjung kerumah 


ter siswa, dispendik meran- 
cang cara. Salah satunya 
dengan menggelar Surabaya 
Mengajar. Program itu me- 
libatkan mahasiswa. ” Kami 
minta mahasiswa yang 
memberikan materi kepada 
siswa,” katanya. 

Pemilihan mahasiswa bukan 
tanpa pertimbangan. Jarak 
usia yang tidak terlampau 
jauh membuat pelajar merasa 
nyaman ketika belajar. Seperti 
kakak belajar bersama adik. 
Kedekatan mereka, lanjut 


Robert di kawasan Wiyung. 
Menurut Muid, siang itu 
Janet datang untuk membe- 
rikan dukungan agar Robert 
tetap semangat memimpin 
DPD Nasdem Surabaya. Tapi 
dalam pertemuan tersebut, 
Janet juga menyampaikan 
rencana lain. Dia bermaksud 
mencopot dua pengurus teras 
DPD Nasdem Surabaya. 
Yang jadi sasaran adalah 
Sekretaris DPD Nasdem Su- 


t 


Yusuf, bisa memunculkan 
rasa peduli yang tinggi. 

Dispendik pun sudah ber- 
koordinasi dengan beberapa 
perguruan tinggi. Universitas 
diminta mengirimkan ma- 
hasiswanya untuk mengajar. 
"Koordinasi dengan per- 
guruan tinggi sudah berja- 
lan. Kami masih godok 
mekanismenya seperti apa 
agar program ini bisamem- 
berikan dampak yang po- 
sitif,” ujarnya. 

Yang pasti, Surabaya Meng- 


aya M 


rabaya DedySetio dan Fatchul 
Muid sendiri. Kontan saja, 
mendengarrencanatersebut, 
Robertmenyatakan ingin ikut 
mundur. Sebab, selama men- 
jalankan roda kepengurusan, 
Robert disebut-sebut sangat 
bergantung pada dua sosok 
itu. Bahkan, bisa dibilang me- 
rekaadalah kaki tangan Robert 
dalam kepengurusan DPD 
Nasdem Surabaya. "Jadi, ke- 
inginan Pak Robert untuk 


ajar tahun ini tidak hanya 
diikuti mahasiswa yang 
berasal dari program studi 
keguruan. Mahasiswa dari 
jurusan lain berpeluang 
untuk ikut bergabung. Im- 
plementasinya, kata Yusuf, 
bisa digabungkan dengan 
program Sinau Bareng yang 
kini sudah berjalan. ” Kami 
upayakan karakter arek-arek 
Suroboyo semakin baik lagi. 
Guru-guru juga akan sangat 
terbantu dengan hadirnya 
mahasiswa,” paparnya. 


mundur lebih karena respons 
itu. Bukan karena desakan 
pengurusyangkontra (delapan 
wakil ketua DPD Nasdem Su- 
rabaya, Red), papar Muid. 
Muid sendiri mengaku 
tidak tahu-menahu alasan 
di balik rencana DPW Nas- 
dem yang hendak mencopot 
dirinya dan Dedy. "Alasan 
pastinya saya tidak tahu. 
Mungkin alasan subjektif 
saja,” akunya. (mar/c6/aph) 


engajar 


SINAU BARENG: 
Sejumlah anak 
mengikuti kegiatan 
belajar dan mengaji 
bersama di Pusat 
Pembelajaran 

| Keluarga (Puspaga) 
dan Pusat 
Pelayanan Terpadu 
Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak (PPRP2A) 
Balai RW 5, 
Kelurahan Genteng, 
beberapa waktu 
lalu. Tahun ini 
dispendik akan 
menggelar 
program Surabaya 
Mengajar untuk 
meningkatkan 

" karakter siswa. 


Ka. 
FRIZAL/JAWA POS 


Selain Surabaya Mengajar, 
pemkot memiliki program 
Sinau Bareng. Kegiatan itu 
berjalan sejak tahun lalu. 
Sasarannya adalah pelajar 
SD dan SMP. Pembelajaran 
dilakukan di setiap balai RW. 

Lewat Sinau Bareng, pem- 
kot berupaya meningkatkan 
kemampuan akademis siswa. 
Sebab, saat pandemi, pelajar 
kesulitan untuk menerima 
pembelajaran. Wali murid 
pun mengeluhkan pembela- 
jaran daring. (gal/c7/aph) 


METROPOLIS 


MODERN WESI 


KEPALA Naa 


Nikmati Beragam Kuliner 


dan Berswafoto 


SURABAYA - Kawasan G-Walk di kompleks 
Perumahan CitraLand sudah tidak asing lagi bagi 
warga di Surabaya Barat. Hingga kemarin (5/2) 
kompleks khusus dengan berbagai macam restoran, 
kedai, dan kafe itu selalu ramai. Pengunjung dapat 
menikmati beragam kuliner sekaligus berswafoto 
di berbagai spot yang menarik. 

Ketika malam, suasana ramai sudah tampak dari 
kejauhan. Begitu masuk kompleks, orang akan 
merasakan vibes yang ceria. Lampu hias berjajar 
rapi di sepanjang jalan utama. 

Di dalam kompleks, banyak pilihan tempat 
nongkrong yang asyik. Mau ngopi sambil duduk 
santai, ada. Ingin menikmati makan berat juga 
tersedia. Ada menu masakan Nusantara sampai 
masakan ala Barat. Termasuk makanan khas 
Tiongkok, Korea, hingga Jepang. 

Riska Maraya, warga Kebraon Indah Permai, 
mengatakan sering meluangkan waktu untuk 
berkumpul bersama temannya di sana. Tempatnya 
pindah-pindah karena banyak pilihan yangnyaman. 
"Biasanya kami ngopi bareng,” ucap perempuan 
yang juga konten kreator itu. Saat ngumpul, tak 
lupa dia berfoto bersama atau selfie. 

David Iriawan, warga Lontar, menilai kompleks 

tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Layaknya food 
festival yang digelar tiap hari. Dari ujung selatan 
sampai utara di Jalan Raya Lontar, hal itu masih 
terasa. Jalan sepanjang 2 kilometer tersebut benar- 
benar dipenuhi berbagai tempat makan dan minum 
dengan konsep beragam. 

Dengan begitu, pengunjung bisa memilih tempat 
makan dan minum sesuai selera. "Terasa food festival 
banget. Sangat lengkap,” katanya. (adi/c7/may) 


. 


FRIZAL/JAWA POS 
RAMAI: Tempat wisata kuliner G-Walk hingga kemarin (5/2) tidak 
pernah sepi. Beragam makanan dan minuman serta tempat 
yang menarik menjadi daya pikat pengunjung. 


Jawa Pos SENIN 6 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 15 


Taman Tengah K Ton Lt Pilihan Wisata Warga 


rn 


RIANA SETIAWAN/JAWA POS 


PIKNIK BERSAMA: Tiffani Febiola (kanan) bersama rekannya menikmati suasana yang nyaman sambil 
rekreasi di taman yang ada di Kelurahan Lontar kemarin (5/2). Wisata dengan pemandangan alam menjadi 
pilihan alternatif bagi warga di Surabaya Barat. 


Suami Korban B 


SURABAYA - Warga Surabaya 
Barat punya banyakpilihan desti- 
nasi wisata. Ada yang mengh- 
abiskan waktu di taman hutan 
raya (tahura) untuk melihat pe- 
mandangan alam. Adapulayang 
memilih taman di tengah kota 
sebagai tempatpiknik bersama. 

Salah satu taman yang 
menjadi jujukan warga dan 
hingga kemarin (5/2) ramai 
dikunjungi berada di Kelurahan 
Lontar, Kecamatan Sambikerep. 
Banyak warga, terutama anak 
muda, yang memanfaatkan 
tempat itu untuk rekreasi 
bersama. Salah satunya 
adalah Tiffani Febiola yang 
datang bersama temannya. 

Mereka menikmati piknik 
bersama di taman dengan 
hamparan rumput yang hijau 


dan danau. Lengkap dengan 
alas duduk dan beragam jajanan. 
Tak lupa, para remaja itu 
mengabadikan momen dengan 
jepretan kamera. "Disini banyak 
tempat foto yang bagus dan 
Instagrammable,” kata Tiffani 
yang diamini rekannya. 

Warga lain, Lois Lie juga sering 
berkunjung ke sana. "Senang ke 
sini karena bisalihatpemandangan 
hijau yangsegerdan konsep tempat 
yang menarik, katanya. 

Lurah Sambikerep Iwan Akh- 
madi mengakui, tren pengunjung 
tahura dan taman memang 
meningkat. Itu menunjukkan 
bahwa warga Surabaya, lebih 
memilih destinasi yang bernu- 
ansa alam untuk melepas penat. 
"Jadi, tidak perlu jauh-jauh ke 
luar kota, jelasnya. (adi/c6/may) 


erharap Pelaku 


Ditangkap dan Dihukum Berat 


Kasus Dugaan 
Pembunuhan 
Perempuan di Kos 


SURABAYA - Pandangan 
Suharsono masih terlihat 
kosong kemarin (5/2). Dia 
belum bisa melupakan almar- 
humah istrinya, Pasri, yang 
ditemukan meninggal pada 
Kamis (2/2) di kamar kos Jalan 
Simo Gunung Barat Tol III. Dia 
menaruh harapan cukup besar 
kepada aparat kepolisian agar 
pelaku segera ditangkap. 

Hingga kemarin, garis polisi 
masih terpasang di kos 
tempat Pasri ditemukan tak 
bernyawa. Setiap kali melihat 
ke dalam kamar, pria 53 


tahun itu selalu terbayang 
istrinya. Dia pun memilih 
tidur di gang kecil di antara 
dua rumah tetangganya. 

Suharsono masih tidak 
menyangka ada orang yang 
tega menghabisi istrinya 
dengan keji.” Saya berharap 
(pelaku) segera tertangkap 
dan dihukum berat. Dihu- 
kum mati,” ucapnya. 

Pria yang bekerja sebagai 
petugas sekuriti di salah satu 
perumahan elite Surabaya 
Barat itu tidak memiliki firasat 
atau gambaran tentangpelaku. 
Sebab, motifnya belumjelas. 
Selama ini, merekajuga tidak 
pernah terlibat masalah 
dengan siapa pun.” Barang- 
barang juga tidak ada yang 


KOMUNIKASI LEGISLATIF 


ARIF ADI WIJAYA/JAWA POS 


SAKSI BISU: Kos yang dulu ditempati Suharsono dan almarhumah istri masih dipa- 
sangi garis polisi kemarin (5/2). Sejak istrinya meninggal, kamar tersebut kosong. 


hilang. Jadi, tidak tahu apa 
motifnya,” kata dia. 
Masalahnya, tidak ada te- 
tangga yang melihat atau men- 
dengar keributan sebelum 
kejadian. Karena itu, belum 
ada petunjuk spesifik tentang 
siapa terduga pelaku yang 


melukai Pasri hingga meninggal. 

Sucipto, tetangga kos Suhar- 
sono, mengaku sempatmeli- 
hat ada dua orangtidak dikenal 
yang memarkir motor di depan 
pintu kos. Kebetulan, motor 
yang dibawa dua orang itu 
juga menghalangi pintunya. 


”Waktu itu anak saya mau ke- 
luar ngopi. Dua orangitu tidak 
tahu ke mana, kayaknya mau 
cari kontrakan, terangnya. 
Sampai saat ini, polisi belum 
juga mengantongi ciri-ciri 
pelaku. Bukti dan petunjuk 
masih dikumpulkan. Kanitres- 
mob Polrestabes Surabaya 
AKP Zainul Abidin menyata- 
kan, penyelidikan masih ber- 
langsung.” Kami fokus menun- 
taskan perkara ini. Karenaini 
urusan nyawa,” ucapnya. 
Mantan Kanitreskrim Polsek 
Tegalsari itu tidak mau ber- 
andai-andai terkait kemung- 
kinan orang dekat yang 
menjadi pelakunya. Pihaknya 
masih berfokus mengumpul- 
kan bukti. (adi/c19/may) 


DPRD Kota Surabaya Dukung Upaya Pemkot Hidupkan Kembali THR 


60 


Sajikan Wisata Budaya dan 
Sejarah, Bisa Jadi Sumber APBD 


Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya sempat menjadi 
ikon Kota Pahlawan. Berangsur sepi, pada 2018 THR 
resmi ditutup. Melihat ada potensi yang masih bisa digali 
di sana, DPRD Kota Surabaya mendorong upaya Pemkot 
Surabaya untuk menghidupkan kembali THR. 


DIDAMPINGI seniman Surabaya 
Meimura dan pegiat sejarah Nanang 
Purwoko, Jumat (3/2) lalu Wakil Ketua 
DPRD Kota Surabaya A.H. Thony 
melakukan sidak ke THR. Gedung 
pertunjukan yang dibangun 62 tahun 
lalu itu kini sekelilingnya ditumbuhi 
semak. Tenggelam didera kemajuan 
zaman. Padahal, pada masajayanya, 
THR adalah jujukan bagi warga 
Surabaya maupun dari luar kota 
untuk menikmati seni dan hiburan. 

Kedatangan politikus Partai Gerindra 
itu selaras dengan gagasan Wali Kota 
Surabaya Eri Cahyadi untuk mem- 
bangkitkan kembali THR. Pembangunan 
ditargetkan selesai akhir tahun ini. 
Secara konsep, tidak berbeda dengan 
THR sebelumnya. Namun, akan ada 
penambahan wahana-wahana baru. 

Masyarakat dan pelaku seni meres- 
pons gagasan wali kota dengan baik. 
Thony tak menyangka antusiasme 
masyarakat masih tinggi di tengah 
gempuran maraknya game yang 
bisa diakses melalui gadget. Ketika 
ide membangun THR digaungkan, 
ada sebagian orang yang menyatakan 
siap menyumbang, baik secara moril 
maupun materiil. 

"Banyak yang bertanya karena tak 
sabar ingin segera berkunjung. Bahkan, 
ada yang siap membantu perencanaan 
dengan tulus,” ungkap Thony. 

Meimura pun menyambut baik 
rencana menghidupkan kembali 
THR. Para seniman bahagia men- 
dengar kabar baik itu. Mereka 
berharap bisa berkarya lagi di THR. 

Menurut Meimura, empat destinasi 
pertunjukan seni di Surabaya harus 


tetap ada. Yakni, gedung ludruk, ge- 
dung wayang orang, gedung ketoprak, 
dan gedung srimulat. Sebab, tak hanya 
menampilkan pertunjukan, di sana 
tercipta pula ekosistem. Terdapat 
pelatihan anak-anak hingga dewasa. 
"Ini bukan sekadar tontonan, tapi 
juga tuntunan. Sebuah transformasi 
ilmu yang ekosistemnya harus dijaga. 
Semoga upaya pembangunan THR 
ini berujung sukses. Jika perlu, tak 
harus bergantung pada investor. 
Kami (seniman, Red) yakin Surabaya 
mampu, papar pendiri Sanggar 
Anak Merdeka Indonesia itu. 
Menurut Cak Nanang, sapaan akrab 
Nanang Purwoko, THR merupakan 
wahana pembelajaran budaya dan 
sejarah. Apalagi, tempatnya berada 
di depan taman makam pahlawan. 
Dia pun mendorong pemkot men- 
jadikan THR sebagai etalase untuk 
mengenal budaya Kota Pahlawan. 
"Saat orang datang kemari, mereka 
harus bisa melihat nilai-nilai kepah- 
lawanan. Baik lewat media miniatur, 
replika, atau lainnya. Lalu, harus 
disediakan open space untuk tempat 
orang-orang berkreasi,” katanya. 
Thony membenarkan bahwa THR 
merupakan etalase budaya Kota 
Pahlawan. Jika dalam pembangunan- 
nya Pemkot Surabaya bekerja sama 
dengan pihak ketiga, dia mewanti- 
wanti agar jangan sampai pihak ketiga 
tersebut membangun semaunya 
sendiri. "Ada jejak sejarah pertunjukan 
seni budaya masa lalu THR yang 
harus tetap dijaga keberadaannya. 
Pembangunan harus terkonsep demi 
keberlangsungan THR, tuturnya. 


je PEMERINTAH 
A DINAS Kenunaatan 


A SURABAYA 
AN GPARIWISATA 


e.g UPTD TAMAN HIBURAN HAKYAT 


SURABAYA 


-KUSUMA BANGSA 116 TELP-549 


Gabungkan Spirit Tradisional 
dan Modernitas 

Momen sidak ke THR dijadikan 
Thony untuk mengajak semua pihak 
berfokus pada amanat UU No 5 
Tahun 2017 tentang Pemajuan Ke- 
budayaan. Di dalam UU itu terdapat 
beberapa objek kebudayaan seperti 
tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, 


ANDRIANSYAH POETRA/JAWA POS 


ritus, pengetahuan tradisional, seni, 
bahasa, permainan rakyat, dan 
olahraga tradisional. 

"Jadikan kebudayaan sebagai inves- 
tasi untuk membangun masa depan 
dan peradaban bangsa. THR bukan 
sekadar taman hiburan, tapi juga 
linimasa sejarah Surabaya yang 
harus terus dihidupkan,” ujarnya. 


ANDRIANSYAH POETRA/JAWA POS 


SISA KEJAYAAN: Wakil Ketua 

DPRD Kota Surabaya A.H. Thony 
saat sidak ke THR Jumat (3/2) 

lalu dengan didampingi seniman 
Meimura dan pegiat sejarah Nanang 
Purwoko. Jika rencana pemkot untuk 
menghidupkan kembali THR berjalan 
baik, para seniman akan punya 
wadah lagi untuk menampilkan 
karyanya. Masyarakat pun 
mendapatkan hiburan alternatif di 
tengah maraknya serbuan teknologi. 


Jika pembangunannya berhasil, THR 
bakal menjadi sumber APBD yang 
potensial. Untuk bisa menyukseskan 
pembangunan dan mendapatkan 
konsep bagus, Thony menganjurkan 
pemkot untuk menilik destinasi wisata 
lain. Baik di dalam maupun luar negeri. 
Pemkot bisa mengombinasikan 
destinasi wisata modern dengan 


Dewan akan terus 
mendorong upaya 
pemkot dalam 
menghidupkan THR. 
Jadikan THR sebagai 
etalase kesenian 
dan sejarah Kota 
Pahlawan dengan 
menggabungkan spirit 
tradisional dan modern.” 


A.H. THONY 
Wakil Ketua DPRD 
Kota Surabaya 


nuansa tradisional sehingga identitas 
Kota Surabaya bisa terlihat. 

”Gabungkan spirit tradisional dan 
unsur modernitas. Bisa melalui 
pertunjukan atau event-event. 
Misalnya, adakan festival egrang di 
sini. Namun, bebaskan masyarakat 
untuk berinovasi dengan egrangnya. 
Pasti ada banyak peserta dari 
kampung-kampung yang menyulap 
egrangjadi makin menarik dengan 
berbagai bentuk. Selain itu, UMKM 
di sini akan hidup, jelas Thony. 

Dewan sebagai representasi 
masyarakat Surabaya yang ingin 
ikonnya hidup kembali mendukung 
upaya pemkot untuk memulihkan 
kejayaan THR. ” Yang terpenting, 
pemkot harus menempatkan 
paradigma pembangunan berbasis 
kebudayaan. Jadi, tak hanya pem- 
bangunan fisik yang menyerap 
banyak biaya, namun juga meng- 
hidupkan budaya dan tradisi untuk 
memajukan masyarakat,” pung- 
kasnya. (ree/c18/ran) 


METROPOLIS 


SOUTH MEIR 


— 
EN " 
SG 
EA AI 
NET 


' RAMADHONI CAHYA/JAWA POS 
LAMPIASKAN EMOSI: Marcelia Eka Putri memecahkan 
televisi dengan tongkat bisbol kemarin (5/2). 


Lepas Stres Kerja, 
Pilih Pecahkan TV 


SURABAYA - Banyak cara untuk melam- 
piaskan stres. Ada yang pilih banyak makan, 
bepergian, berbelanja, curhat kepada orang 
terdekat, hingga kebiasaan memecahkan 
barang. Nah, di Pasar Tunjungan ada yang 
menyediakan jasa tersebut. 

Pengunjung bisa memilih barang yang 
akan dihancurkan. Ada televisi, printer, 
hingga botol kaca. Sebagai alat 
pemukul, ada tongkat bisbol atau palu. 
Asalkan tak menggunakan tangan 
kosong. Salah-salah bisa terluka. "Harus 
memakai alat pelindung diri lengkap,” 
terang pemilik Five Nine Service Andy 
Pinaria kemarin (5/2). 

Marcelia Eka, seorang pengunjung, 
mengaku baru kali pertama mencoba jasa 
tersebut untuk melampiaskan 
kekesalannya akan rutinitas keseharian. 
Baginya, sarana itu merupakan alternatif 
di sela padatnya aktivitas pekerja di 
perkotaan. ”Seru sih. Ini iseng-iseng coba 
setelah tahu dari Instagram, katanya. 

Andy mengatakan, dirinya pernah 
menemukan pengunjung perempuan 
yang tak henti menangis setelah 
bermain. Ketika ditanya, si pengunjung 
itu mengaku baru saja diduakan oleh 
kekasihnya. (dho/c6/ai) 


Jawa Pos SENIN 6 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 16 


Dikeroyok Kelompok Baju Hitam, 


Seorang Pria Terluka 


Setelah Aksi Bleyer 
di Depan Islamic Center 


SURABAYA - Kelompok perusuh 
kembali beraksi di Surabaya. Seorang 
pria menjadi korban pengeroyokan 
di Jalan Dukuh Kupang Sabtu (4/2) 
dini hari. Korban bernama Ramadhani 
itu menderita luka sobek di kepala. 

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 
23.00 di depan gedung Islamic Center. 
Rombongan yang beranggota 15 hingga 
30 orangmengenakan baju hitam melintas 
sembari bleyer-bleyer. Tiba-tiba, mereka 
menghampiri Ramdhani yang hendak 
pulang dari bekerja. "Belum tahurom- 
bongan dari mana. Entah pesilat atau 
bukan, terang Kanitreskrim Polsek 
Sawahan Iptu Hafis Mokoginta di lokasi. 


Adu mulut sempat terjadi dan rekan 
korban berusaha mendamaikan. Namun, 
aksi pengeroyokan tak bisa dihindari 
hingga korban menderita luka di kepala. 
Saat ditanya petugas, korban mengaku 
luka tersebut bukanlah karena sabetan 
senjata tajam. Diajatuh setelah dikeroyok 
dan kepalanya membentur bodi mobil. 


JAGA KAMTIBMAS: 
Kanitreskrim Polsek 
Sawahan Iptu Hafis 
Mokoginta (tengah) 
menginterogasi 
korban pengeroyokan 
kelompok perusuh 
Sabtu (4/2) dini hari. 


. h 
RAMADHONI CAHYA/JAWA POS 


"Tidak ada indikasi membawa sajam 
atau minuman keras. Informasi awal 
dari warga sekitar” jelasnya. 
Kelompok itu segera kabur ke Jalan 
Jarak setelah mengeroyok pria 28 tahun 
tersebut. Petugas pun menyisir Jalan 
Mayjen Sungkono hingga perbatasan 
Sukomanunggal. Tapi, rombongan itu 


di Kepala 


tak berhasil ditemukan. "Mungkin karena 
meneriaki mereka. Kan tidak mungkin 
dipukuli tanpa alasan jelas,” duga mantan 
Kanitresmob Polrestabes Surabaya itu. 
Korban pun segera mendapatkan 
penanganan medis dari Tim Gerak 
Cepat (TGC) Dukuh Pakis. Kemudian, 
dirujuk ke RS Marinir Ewa Pangalila. 
Hafis mengungkapkan, sampai kemarin 
(5/2) sore, belum ada laporan polisi 
dari korban. "Akan dilakukan pendalaman 
setelah kami menerima laporan, katanya. 
Sementara itu, Camat Wonokromo 
Amiril Hidayat menyampaikan, patroli 
rutin selalu dilakukan sejak pukul 22.00. 
Petugas gabungan tiga pilar berjaga di 
lokasi rawan seperti TPU Kembang Kuning 
dan TPU Putat Gede. Areatersebut sering 
kali dijadikan lokasi cangkruk sembari 
menenggak miras. (dho/c6/ai) 


11 Persen 
Balita Alami 
Obesitas 


SURABAYA - Perhimpunan Ahli 
Gizi Indonesia (Persagi) Surabaya 
memberikan konsultasi kesehatan 
secara gratis kemarin (5/2). Kegiatan 
yang berlangsung di pelataran RS 
Darmo itu memperingati Hari Gizi 
Nasional Ke-63. Sebab, belum semua 
masyarakat memahami arti penting 
gizi seimbang. 

Permasalahan gizi tak sekadarstunting 
alias tengkes. Tapi, juga masih 
ditemukan 11 persen balita yang 


Uas: 


Engga? 


ALFIAN RIZAL/JAWA POS 


CEK KESEHATAN: Petugas memeriksa tekanan darah warga yang berkumpul di halaman 
RS Darmo kemarin (5/2). Acara tersebut juga diadakan untuk menyosialisasikan gizi seimbang. 


mengalami obesitas. Hal tersebut 
disebabkan pola asuh dan pemberian 
makanan pendamping (MP) ASI yang 


kurang tepat. Misalnya, volume 
makanan yang masuk lebih banyak 
daripada kebutuhan. "Tingkat 


EASI BEACH 
Kuota Naik 700 Kursi, Total 6.700 Maba 


pendidikan orangtua juga salah satu 
faktor yang memengaruhi, ujar Ketua 
Persagi Surabaya Dr Laili Rahmawati. 

Jika telah telanjur mengalami 
overweight, ada penanganan khusus. 
Tak ujug-ujug disuruh diet seperti 
orang dewasa, tapi dilakukan diet 
bertahap dan perlahan. Yang paling 
utama, mengajak mereka semakin 
aktif bergerak dan mengonsumsi gizi 
seimbang. ” Protein yang terpenting 
karena berdampak ke pertumbuhan 
mereka. Dengan begitu, persepsi 
balita gendut menggemaskan itu 
salah,” ucap dia. 

Sementara itu, Ketua Panitia Acara 
Hendarmoko Budi mengatakan, pihaknya 
juga menghelat seminar bagi para ahli 
gizi mengenai ginjal secara medis dan 
tata laksana gizi. (dho/c7/ai) 


Golden Ticket Unair 
Dibuka Minggu 
Ketiga Februari 


SURABAYA - Universitas 
Airlangga (Unair) tahun ini 
menambah kuota mahasiswa 
baru (maba) 2023 hingga 700 
kursi. Selain itu, Unair membuka 
kesempatan bagi siswa berprestasi 
luar biasa untuk mendaftar jalur 
golden ticket. Pendaftaran golden 
ticket tersebut dibuka pada minggu 


ketiga Februari setelah seleksi 
nasional berdasar prestasi (SNBP). 

Rektor Unair Prof Mohammad 
Nasih mengatakan, tahun ini untuk 
program sarjana (S-1) ada 
tambahan 700 kursi dibandingkan 
tahun lalu. Dari 6.000 kursi menjadi 
6.700 kursi. Tambahan kursi 
tersebut tersebar di beberapa 
program studi (prodi). Termasuk 
fakultas kedokteran. "Jumlah kuota 
tersebut di luar dari kuota program 
vokasi. Di program vokasi, daya 
tampungnya bertambah sekitar 


2.000 kursi,” kata Nasih kepada 
Jawa Pos kemarin (5/2). 

Dengan begitu, siswa SMK yang 
ingin masuk program sarjana 
terapan (D-4) Unair bisa ikut 
seleksi nasional penerimaan 
mahasiswa baru (SNPMB), baik 
jalur SNBP maupun seleksi 
nasional berdasar tes (SNBT). 
”Program vokasi ini ikut dalam 
seleksi nasional bersama program 
sarjana,” ujarnya. 

Hal itu disampaikan Nasih dalam 
pameran pendidikan Airlangga 


Education Expo (AEE) di Gedung 
Airlangga Convention Center 
(ACC) yang ditutup kemarin. 
Pameran pendidikan tersebut 
menjadi wadah bagi para siswa 
yang ingin mengetahui lebih detail 
tentang penerimaan maba dan 
prodi-prodi yang ada di Unair. 
Nasih menuturkan, Unair akan 
melaksanakan proses penerimaan 
maba dengan akuntabilitas dan 
transparansi. Termasuk dalam 
pengumuman golden ticket. 
Seleksi camaba melalui golden 


ketika Cap Go Meh. (") 


MA 


ALLEX GOMARULLA/JAWA POS 


Berbagi Kebahagiaan 


WARGA Nirwana Regency dan sekitarnya memegang barongsai saat perayaan 
Cap Go Meh kemarin (5/2). Di sela-sela atraksi barongsai, warga Nirwana 
Regency membagikan onde-onde dan lontong yang merupakan makanan khas 


60 


In Ia 
Petugas Terlatih Tangani PMI Nonprosedural 


ticket akan dilakukan sesuai 
dengan prestasi luar biasa yang 
dimiliki siswa. Termasuk nilai 
rapor dan asal usul sekolah.” Kami 
akan memberikan alasan kenapa 
siswa tersebut mendapatkan 
golden ticket, tutur dia. 

Nasih menambahkan, pendaftaran 
golden ticket akan dibuka pada 
minggu ketiga Februari setelah 
SNBP. Sebab, syarat mendaftar 
golden ticket harus menjadi siswa 
eligible. Selain itu, mereka harus 
memilih Unair pada SNBP, "Jadi, 


mereka harus punya kartu peserta 
SNBP, Pertimbangan utamanya, 
mereka harus punya prestasi luar 
biasa. Bukan biasa, jelasnya. 

Prestasi luar biasa tersebut bisa 
juara internasional yang diikuti 
secara luring. Peserta dari kompetisi 
yang diikuti juga akan dilihat. Begitu 
juga prestasi kepemimpinan (leader- 
ship management). Jadi, sekarang 
siswa harus mempersiapkan per- 
syaratannya. Nanti ada mekanisme 
wawancara, verifikasi, dan lain-lain, 
ujarnya. (ayu/c7/ai) 


Secara internal kami mengadakan pelatihan dengan kantor 
pusat terkait masalah PMI nonprosedural. Mungkin ada 
pelatihan dari kedutaan dan lainnya yang bisa membantu 
kami melakukan pendalaman terhadap WNI yang berangkat 
ke luar negeri dengan paspor, tapi nonprosedural. 

IKA RAHMAWATI, Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kanim 


Kelas I Khusus TPI Surabaya berbicara soal upaya meningkatkan kemampuan 
petugas menghalau keberangkatan PMI nonprosedural 


WAHYU ZANUAR BUSTOMI 


HIMASPION GROUP (zebyar Parang Skor 


Tersedia di : Atrium A Maspion Sguare « Maspion Bazaar « Maxim Houseware 


—. 


Jl. Ahmad Yani No.73 Margorejo - Surabaya 


METROPOLIS - Jawa Pos 


SOUTH METRO 


SIDOARJO 


SENIN 6 FEBRUARI 2023 | 17 


SMP Musasi Tampilkan Film Karya Siswa di Bioskop 


SIDOARJO - SMP Muhamma- 
diyah 1 Sidoarjo (Musasi) kembali 
menggelar Musasi Got Talent pada 
Sabtu (4/2). Eventtahunan yang 
sudah berlangsung sejak 10 tahun 
lalu itu sempat vakum dua tahun 
imbas pandemi. Selain sebagai 
ajang pencarian bakat siswa, 
Musasi Got Talent tahun ini 
sekaligus jadi ajang pameran 
film karya siswa. Sebanyak 9 film 
karya siswa ditampilkan di 


Kepala Sekolah Musasi Aunur 
Rofig mengklaim, baru kali ini 
di Indonesia ada film karya siswa 
SMP yang ditampilkan langsung 
di bioskop. Semua orang bisa 
menikmati. "Awalnya, ada 600 
siswa yang terlibat. Lalu, terseleksi 
hingga akhirnya muncul 9 film 
yang lulus sensor bioskop,” 
katanya. Film tersebut diputar 
Kamis (2/2) di Lippo Plaza. "Ini 
jadi pelajaran project siswa. Bagian 


PEMASARAN JAWA POS 


Setiap siswa diberi peran. Ada 
yang jadi sutradara, pemain, 
penulis skrip, dan lainnya. ” Dengan 
festival film ini, semua bakat dan 
kecerdasan bisa tertampung,” 
katanya. Pihaknya tidak ingin siswa 
hanya pintar dalam kelas. Pintar 
pelajaran saja. Namun, kecerdasan 
lain juga perlu diasah lewat project. 
Karena itu, pihaknya rutin 
menggelar Musasi Got Talent. Ada 
siswa yang menampilkan 


Jawa, drama musikal, dan lainnya. 

Siswa dari 24 kelas di Musasi turut 
berpartisipasi. Aunur berkomitmen, 
ke depan berupayaselalu ada yang 
baru dan lingkupnya lebih besar 
lagi. Selain lewat project, Aunur 
menyebut sekolahnya juga memiliki 
program pengembangan bakat 
minat siswa lewat peminatan. Total 
ada empat program peminatan. 
Yakni, kelas internasional, entre- 
preneur, science technology, dan 


bioskop Cinepolis. 


FIRMA ZUHDI/JAWA POS 
BERSIH: Suasana area sisi barat kantor DLHK Sidoarjo 
diubah jadi tempat nongkrong baru. 


Lahan Kosong Kantor 
DLHK Diubah Jadi 
Tempat Nongkrong 


SIDOARJO - Area di sisi barat kantor 
Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan (DLHK) Sidoarjo kini 
berubah layaknya kafe. Enak untuk 
nongkrong, bahkan tiduran. Padahal, 
dulu hanya halaman kosong berpaving 
yang dibiarkan begitu saja. Hanya 
sesekali dijadikan tempat parkir. 

Kini seluruh area yang dulu berlapis 
paving sudah dipasangi rumput sintetis. 
Belasan meja kayu ditempatkan di sana. 
Bahkan, ada bean bag atau bantal besar 
untuk duduk lesehan. Bisa juga 
digunakan untuk tiduran. 

Wastafel plus piring dan sendok juga 
ada. Rak berisi aneka ragam kopi 
tersedia. Tamu bebas membuat kopi 
sendiri. Jika beruntung, ada snack, 
bahkan makanan gratis di sana. Tidak 
setiap hari, tapi sering ada. "Biar suasana 
kantor nyaman, ada ruang diskusi baru 
yang enak, pikiran lebih fresh,” kata 
Kepala DLHK Sidoarjo M. Bahrul Amig. 

Tak heran, tamu-tamu dari DLHK lebih 
memilih dilayani di tempat itu. Sambil 
ngopi, diskusi, bersantai. Tampaknya, 
tempat tersebut jadi satu-satunya spot 
yang didesain menarik di antara kantor 
dinas yang lain. Di kantor dinas lain 
belum ada yang serupa. 

Saking nyamannya, area tersebut kerap 
dijadikan markas mitra-mitra DLHK. 
Baik wartawan, aktivis lingkungan, 
maupun organisasi perangkat dinas yang 
lain. Bahkan, siapa pun boleh datang. 
Jika ke kantor DLHK dan belum 
menemukan kepala DLHK, bisa dicari di 
spot tersebut. Biasanya, dia di sana 
menjamu tamunya. (uzi/c6/any) 


Ruang Bermain TK Terbakar, 
Kerugian Ditaksir Rp 300 Juta 


SIDOARJO - Salah satu ruangan 
di gedung KB-TK Petra 13 di 
Perumahan Pondok Tjandra, 
Kecamatan Waru, terbakar kemarin 
(5/2) dini hari. Dari 100x50 meter 
bangunan, area seluas 12x9 meter 
ludes terbakar. Kerugian ditaksir 
mencapai Rp 300 juta. 

Kapolsek Waru Kompol Bunari 
mengatakan bahwa pada pukul 
04.30, Tjahyo, satpam sekolah 
tersebut, sedang berkeliling rutin. 
”Dia melihat kepulan asap saat 
keliling,” jelas Bunari. Tjahyo 


dari outdoor learning," katanya. 


CARI BAKAT: Para pemenang Indie Film Festival dalam event Musasi Got Talent 
yang digelar Sabtu (4/2) lalu di auditorium Smamda Sidoarjo. 


pergelaran wayang, parikanbahasa boarding. (uzi/c6/any) 


DIMAS MAULANA/JAWA POS 
SEGERA DIPINDAHKAN: Kondisi makam umum Desa Kedungrejo dan Desa Waru di Kecamatan Waru yang akan segera direlokasi untuk keperluan pembangunan frontage road kemarin (5/2). 


Minggu Depan Mulai Direlokasi 


Makam Desa Kedungrejo yang 
Terdampak Frontage Road 


SIDOARJO - Relokasi makam desa 
dan masjid di Desa Kedungrejo, Waru, 
minggu depan dimulai. Seluruh 
persiapan sudah dilakukan. Termasuk 
istighotsah dan tahlil. Makam tersebut 
harus digeser ke timur. Sebab, lokasi 
makam itu terimbas pembangunan 
frontage road (FR) tahun ini. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina 
Marga dan Sumber Daya Air (DPUB- 
MSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono 
mengatakan, seluruh persiapan sudah 
dilakukan. Rencana awal, relokasi makam 
tersebut dilakukan pada Januari lalu. 
Namun, ternyata molor karena detail 
peta bidang di tiap lokasi masih harus 
disampaikan langsung kepada ahli waris. 

Kini sosialisasi kepada ahli waris 


sudah selesai dilakukan. Para ahli 
waris dan warga telah sepakat. "Proses 
sosialisasi ke ahli waris sudah, sudah 
sepakat semua, katanya. Penandaan 
makam juga telah dilakukan agar 
mempermudah proses pemindahan. 
Dwi menyebut istighotsah, doa 
bersama, dan tahlil di makam digelar 
pada Kamis (2/2) malam lalu. 

Tokoh desa, warga setempat, ahli 
waris, termasuk Bupati Sidoarjo Ahmad 
Muhdlor, turut serta. Tujuannya, proses 
pemindahan makam berlangsung 
aman dan lancar. "Seluruh persiapan 
sudah semuanya. Tinggal menunggu 
tanggal yang cocok,” katanya. 

Dwi menyebut, nanti pihaknya 
berkolaborasi dengan tim panitia di 
desa untuk proses pemindahannya. 
"Seluruhnya sudah siap. Tinggal 
eksekusi saja,” katanya. Menurut dia, 
proses relokasi sebagai upaya penyiapan 


lahan untuk FR itu masih berjalan 
sesuai jadwal. Targetnya, seluruh lahan 
sudah siap sebelum pekerjaan fisik 
pembangunan FR dilakukan. 

Saat ini pihaknya masih melelang 
konsultan atau manajemen konstruksi 
(MK) untukpembangunan FR. Sudah 
ada 23 peserta yang mengikuti lelang. 
Kini masuk tahap evaluasi dokumen 
kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. 
Pascalelang MK tuntas, baru dilakukan 
lelang pelaksana proyek FR tahun 
ini. Prediksinya, pada pertengahan 
tahun pembangunan FR baru dimulai. 

Di tengah penyiapan pembangunan 
FR sisi Deltasari-Pabrik Paku Waru, 
pekerjaan FR ruas Gedangan-Buduran 
yang digarap sejak tahun lalu belum 
juga tuntas. Pekerja masih berfokus 
padapemadatan jalan danpembangunan 
badan jalan di area FR di Desa Sruni. 

Kabid Jalan dan Jembatan 


MUKHAMAD ISKAK 


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo berbicara soal 
petugas pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) 


Tapa ———— 


Rekrutmen Pantarlih Tuntas 


Penjaringan pantarlih untuk Pemilu 2024 sudah tuntas. Tidak 
sampai ada masa perpanjangan pendaftaran. Ada 6.047 pantarlih 
yang disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara 
(TPS) di Sidoarjo. Besok (hari ini, Red) mereka dilantik di masing- 
masing desa. Setelah itu, mereka mulai melakukan pencocokan 
dan penelitian (coklit) dengan menggunakan aplikasi e-coklit 


DPUBMSDA Rizal Asnan mengatakan, 
saat ini pekerjaan utamanya masih 
menuntaskan badan jalan. Hampir 
sudah tidak ada pekerjaan rumit 
lainnya. Selain itu, sampai saat ini 
pihaknya masih menuntaskan oprit 
atau turunan jalan yang berada di 
Jalan Manggis, Desa Sruni. Jalan 
Manggis di sisi timur rel harus 
ditinggikan agar sejajar dengan 
ketinggian FR. "Hasil akhirnya bagi 
pengguna Jalan Manggis nanti ada 
jalan naik sedikit untuk melintasi 
FR, kata Rizal. 

Pengerjaan oprit Jalan Manggis 
tersebut ditarget tuntas lusa (8/2). 
Sehingga, sampai saat ini Jalan Manggis 
masih ditutup selama proses pengerjaan. 
Targetnya, FR ruas Gedangan - Buduran 
tuntas akhir Februari mendatang. 
“Targetnya tetap, akhir Februari harus 
selesai,” pungkasnya. (uzi/c6/any) 


FIRMA ZUHDI 


Visi Sekolah: BERTAGWA, TERAMPIL dan BERPRESTASI 


pun mengecek sumber asap 
tersebut. Ternyata, asap berasal 
dari ruang bermain. Bahkan, 
tak hanya asap. Api juga muncul. 
Tjahyo masuk ke ruangan tersebut 
dan berupaya memadamkan 
api dengan alat seadanya. 
Kondisi sekolah masih sepi 
dan gelap karena Minggu. "Api 
semakin besar. Petugas pemadam 
pun dihubungi,” katanya. Tak 
berselang lama, petugas 
kebakaran dari PMK Posko 
Tropodo, Waru, datang ke lokasi. 
Kabid Pemadam Kebakaran dan 


TINGGAL RANGKA: Kondisi Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Petra 


Ba 
DIMAS MAULANA/JAWA POS 


13 yang terbakar di Jalan Taman Astri Pondok Tjandra, Kecamatan Waru, kemarin (5/2). 


Penyelamatan BPBD Sidoarjo 
Muhammad Oodari mengatakan, 
pihaknya menerjunkan dua unit 
mobil PMK. "Sekitar dua jam, api 
berhasil padam, katanya. Sekitar 
pukul 06.00, api bisa dipadamkan. 
Namun, seisi ruang bermain tersebut 
sudah hangus dilalap api. 
Beruntung, tidak ada orang di 


lokasi. Sehingga tidak sampai 
ada korban luka maupun jiwa. 
Api juga tidak sampai merembet 
ke bangunan lainnya. Hanya, 
kerugian ditaksir mencapai Rp 
300 juta. Dugaannya, kebakaran 
tersebut terjadi karena korsleting 
listrik. Sebab, tak ada sumber 
api lain di lokasi. (uzi/c6/any) 


PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
TAHUN AJARAN 2023-2024 


Pendaftaran (Januari-Juli 2023) Senin-Jumat, 08.00-11.00 WIB 


1 Stel Kain Putih Biru G1 Stel Kain Pramuka C1 Stel Kain Batik 


« Ruang Lab. IPA 
» 3 Ruang Lab. ANBK 
« Perpustakaan 


« Ruang Melukis 

« Ruang Musik, 

« Ruang UKS 

» Lapangan Basket 


» Lapangan Bulutangkis 
« Lapangan Futsal 
« Lapangan Pentague 
» Aula Sekolah 
Ekstrakurikuler: Pramuka, Paskibraka, Cheersleaders, Futsal, Bulu 
Tangkis, Bola Voli, Pencak Silat, Tari, Musik, Lukis, dan Pentague. 
C 0318912289 (90822 6464 6566 
@) @smpdharmawanita1 gedangan 


« Ruang Multimedia 


@ http://smpdharmawanita.blogspot.com 


18 | SENIN 6 FEBRUARI 2023 


Tunggu Audit Pihak Inspektorat 


60 


Proses penyelidikan kasus dugaan 
korupsi masih terus berlanjut. Kami 
tinggal menunggu hasil audit dari pihak 
Inspektorat Gresik." 


IPTU ALDHINO PRIMA WIRDHAN 
Kasatreskrim Polres Gresik berbicara tentang dugaan korupsi 
penyertaan modal Perumda Giri Tirta senilai Rp 25 miliar 


Po WMeRe — 


LAKA 


KERUGIAN LEBIH DARI RP 100 JUTA 


Jumlah kejadian 
Mm Kecelakaan: 86 


Wilayah yang paling 
banyak terjadi 
kecelakaan 


m Kebomas: 12 kejadian 


m Bungah: 7 kejadian 


San 


RIZKY AGUNG/JAWA POS 


86 Kecelakaan Lalu Lintas 


Selama Januari 


GRESIK - Angka kecelakaan di wilayah hukum 
Kota Pudak wajib menjadi perhatian serius seluruh 
pihak. Selama Januari 2023, terdapat 86 peristiwa 
kecelakaan yang merenggut 14 korban meninggal. 
Kelalaian berkendara dan tata cara mengemudi 
masih menjadi faktor yang paling mendominasi. 

Dari hasil analisis dan evaluasi (anev) lalu 
lintas di Kabupaten Gresik, jumlah kecelakaan 
dalam dua bulan terakhir mencapai ratusan. 
Perinciannya, 93 peristiwa pada Desember 2022 
dan 86 peristiwa pada Januari 2023. "Dari 
perbandingannya, grafik kecelakaan cenderung 
menurun, papar Kanitgakkum Satlantas Polres 
Gresik Ipda Wiji Mulyono kemarin. 

Selama Januari saja, ujar dia, total kerugian 
material yang dialami korban ditaksir 
menyentuh angka Rp 102 juta lebih. Sebab, 
didominasi sepeda motor, mobil penumpang, 
dan angkutan barang. Jumlah kecelakaan 
tertinggi masih didominasi pengemudi 
kendaraan jenis sepeda motor. "Tercatat, ada 
124 sepeda motor yang terlibat. Faktor 
penyebabnya masih didominasi kelengahan 
pengemudi. Terutama pada jam rawan dan 
padat lalu lintas,” jelasnya. (yog/c12/dig) 


m Kerugian material: 
Rp 102.600.000 


Sumber: Satlantas Polres Gresik 


LUDRY PRAYOGA 


MODERN WESI 


GRESIK 


4 Ribu Warga Belum 


Terdaftar 


Dinkes Pastikan 
Semua Warga Dijamin 


GRESIK - Universal Health 
Coverage (UHC) di Kota 
Pudak telah mencapai 99,65 
persen. Dinas Kesehatan 
Pemkab Gresik mencatat, 
masih ada sekitar 4 ribu 
warga Gresik yang belum 
terdaftar kepesertaan BPJS 
Kesehatan. Meski demikian, 
layanan kesehatan seluruh 
warga dipastikan dijamin. 

Kepala Dinas Kesehatan 
Pemkab Gresik Mukhibatul 
Khusnah menyatakan, saat 
ini memang masih ada se- 
kitar 4 ribu warga Gresik 
yang belum terdaftar kepe- 


GUSLAN GUMILANG/JAWA POS 


PRAKTIS: Dwi Atamaja, warga Menganti, ketika menunjukkan layanan 
WA BPJS Kesehatan di ponselnya kemarin (5/2). 


sertaan BPJS Kesehatan. 
Salah satu faktornya adalah 
data kependudukan yang 
terus bergerak. 

Namun, seluruh warga Ko- 
ta Pudak yang sakit diminta 


segera datang ke puskesmas. 
Khusnah menyatakan bahwa 
seluruh warga Gresik dijamin 
layanan kesehatannya. "Jadi, 
misal 4 ribu warga yang belum 
peserta itu sakit, silakan ke 


puskesmas untuk berobat. 
Nanti di sana tetap mendapat- 
kan fasilitas itu” ucapnya. 
Sebab, jelas Khusnah, pe- 
merintah Indonesia telah 
menyelenggarakan program 
jaminan kesehatan nasional 
(UKN )-kartu Indonesia sehat 
(KIS) sejak 1 Januari 2014. 
Jaminan kesehatan itu di- 
amanatkan dalam Perpres 
82/2018 untuk daerah menca- 
pai UHC secara 100 persen. 
Dokter mantan kepala Pus- 
kesmas Sukomulyo itu me- 
nyebutkan, saat ini pihaknya 
sedang mematangkan konsep 
Chika Website. Layanan ter- 
sebut akan memudahkan 
masyarakat dalam mencari 
informasi seputar layanan 


METROPOLIS - Jawa Pos 


BPJS Kesehatan 


jaminan kesehatan. 
Caranya cukup menghu- 
bungi nomor Chika melalui 
WhatsApp. Nanti di dalam 
obrolan tersebut diberi pe- 
tunjuk. "Anggaran untuk PBI 
APBD ini Rp 100 miliar. Se- 
mentara itu, data penduduk 
belum valid. Akhirnya, yang 
belum terdata itu langsung 
ke puskesmas. Seluruh warga 
dijamin layanan kesehatan- 
nya, jelas Khusnah. 
Apabila masyarakat yang 
belum terdaftar itu berobat, 
nanti oleh petugas akan 
langsung didaftarkan. Khus- 
nah menyebutkan, pendaf- 
tarannya hanya membu- 
tuhkan waktu 1 x 24 jam. 
(son/c12/dig) 


SISI @iki 


LUDRY PRAYOGA/JAWA POS 
AHMAD DAHLAN: Masjid KH Ahmad Dahlan di Desa Banjarsari, Keca- 
matan Cerme, dikunjungi banyak warga. Khususnya para pelancong 
yang melakukan perjalanan menuju Lamongan maupun sebaliknya. 


Terinspirasi Perjuangan 
Pendiri Muhammadiyah 


GRESIK - Sebagai daerah yang dikenal dengan 
Kota Santri, Kabupaten Gresik memiliki ribuan 
masjid yang tersebar di berbagai kecamatan 
hingga desa. Setiap masjid memiliki sejarah dan 
cerita dalam pembangunannya. Salah satunya, 
Masjid KH Ahmad Dahlan. 

Masjid di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, 
itu dikunjungi banyak warga. Khususnya para 
pelancong yang melakukan perjalanan menuju 
arah Lamongan maupun sebaliknya. 

Maklum saja, lokasi masjid berada di kawasan 
objek vital, yakni di dekat Terminal Bunder. 
Masjid bergaya arsitektur Andalusia itu resmi 
dibuka pada 13 April 2018. Dibangun di atas luas 
tanah 2 hektare dan dilengkapi dengan menara 
setinggi 35 meter. Bahkan, masjid itu mampu 
menampung sekitar 3.000 jemaah. "Hampir 
setiap hari ada kajian keislaman dan 
menghadirkan ulama-ulama terkemuka. Khusus 
bulan Ramadan, masjid menyiapkan takjil 
berupa makanan dan minuman secara gratis,” 
jelas Kiswanto, koordinator imarah dan kepala 
kerumahtanggaan Masjid KH Ahmad Dahlan. 

Pihaknya menjelaskan bahwa masjid didirikan 
oleh almarhum H Bisyri Ilyas, seorang 
pengusaha properti ternama di Kota Pudak. 
Sebelum meninggal, beliau berwasiat kepada 
anaknya, Rachmat Ridlo, untuk mendirikan 
sebuah masjid yang ikonik di Gresik dengan 
nama KH Ahmad Dahlan. (yog/c12/dig) 


DILANJUTKAN: Reservoir di area Terminal Bunder tampak hampir jadi. Penyelesaian proyek tersebut molor yang harusnya selesai pada akhir 2022. 


Lanjutkan Kembali Pembangunan Reservoir Bunder 


GUSLAN GUMILANG/JAWA POS 


GRESIK - Pembangunan re- 
servoir di kawasan Terminal 
Bunder pada akhir 2022 belum 
bisa diselesaikan. Rekanan 
mengalami sejumlah kendala 
di lapangan hingga pekerjaan 
konstruksi itu tidak bisa selesai 
tepat waktu. Akhirnya, tahun 
ini Dinas Cipta Karya Perumahan 
dan Kawasan Permukiman 
(DCKPKP) Pemkab Gresik me- 
lanjutkan pengerjaan. 

Sebetulnya, pekerjaan reservoir 
itu direncanakan dimulai pada 
Juli 2022. Namun, di lapangan, 
para pekerja baru mengerja- 
kannya pada Oktober. 

Kepala DCKPKP Ida Lailatus 


Sadiyah menyatakan, kontrak 
rekanan yang mengerjakan pro- 
yek reservoir itu diputus. Sebab, 
hingga batas waktu pengerjaan, 
proyek tersebut belum selesai. 
”Saat ini progres bangunannya 
sekitar 53 persen,” ucapnya. 
Di lapangan, bangunan itu se- 
betulnya sudah berdiri tembok. 
Namun, masih terlihat semennya. 
Di bagian atas bangunan tersebut 
juga masih terlihat balok kayu 
yang sebelumnya digunakan 
untuk pengecoran. Selain itu, di 
sekeliling reservoir itu terdapat 
sejumlah pipa yang masih tergele- 
tak dan belum terpasang. 
Reservoir itu berada di kom- 


pleks Terminal Bunder. Diba- 
ngun dengan tempat penam- 
pungan air dan satu gedung 
kontrol. ”Kontraknya dimulai 
29 Agustus lalu,” imbuhnya. 
Menurut Ida, ada sejumlah ken- 
dala yang dialamirekanan yang 
mengakibatkan pekerjaan tidak 
selesai. Yakni, pembersihanlahan, 
pemindahan tiang listrik, hingga 
tenaga dan material yang sering 
terlambat. ”Kami sebetulnya su- 
dah mengirimkan surat teguran 
dan berita acara,” katanya. 
Karenaitu, lanjut Ida, pada 2023 
ini, pengerjaan reservoir itu akan 
dilanjutkan. Yakni, dengan proses 
lelang baru. Dalam APBD 2022 


lalu, pembangunan reservoir di 
Desa Dahanrejo, Kebomas, milik 
Perumda Giri Tirta itu senilai Rp 
6 miliar. Proyek tersebut digadang- 
gadang bisa mengatasi masalah 
air di wilayah Duduksampean 
hingga Manyar. 

Untuk menunjang reservoir 
itu, pipanisasi yang menuju ke 
arah Kedanyang dan Masjid 
Agung sebetulnya sudah selesai. 
Rencananya, saluran itu dihu- 
bungkan dengan reservoir. 

Reservoir itu juga menghubung- 
kan saluran dari SPAM Legundi. 
Yakni, mengaliri jaringan ke 
arah Duduksampeyan hingga 
Manyar. (son/c12/dig) 


Dugong Mati Terdampar di Bawean 


GRESIK - Seekor dugong 
yang mati terdampar kem- 
bali ditemukan warga Ba- 
wean kemarin pagi. Sudah 
kali kedua sejak akhir 2022, 
mamalia laut tersebut di- 
temukan mati terdampar 
di perairan Bawean. 

Berdasar informasi yang 
dihimpun, mamalia yang 
kerap disebut duyung ter- 
sebut memiliki panjang 
sekitar 2,4 meter. Dugong 
itu mati terdampar di Pantai 
Ghelugur, Desa Lebak, Sang- 
kapura. "Warga langsung 
berkoordinasi dengan pihak 
Resor Konservasi Wilayah 
(RKW) 11 BKSDA Pulau Ba- 
wean dan Konservasi Bawe- 
an, ucap Kades Lebak Fadal. 

Fadal menyebutkan, dugong 
sering ditemukan para nelayan 
Bawean. Bahkan, jauh di tahun- 
tahun sebelumnya, nelayan 
juga menemukan dugongmati. 


"Ada juga nelayan yang me- 
nemukan dugong di tengah 
laut” ujarnya. 

Pihaknya meminta peran 
lembaga konservasi maupun 
BKSDA untuk melakukan 
upaya pemetaan mamalia 
laut yang langka. Selama 


Pa 


Ale MO na 


# SEGERA 

£ DIKUBUR: 
«5 Resor 

Konservasi 

Wilayah (RKW) 

| 11 BKSDA 

$ Pulau Bawean 

meneliti 

dugong 

yang mati 

4 terdampar 

di pantai 

Desa Lebak, 

Sangkapura, 

Bawean, 

kemarin. 


MIFTAHUL FAIZ UNTUK JAWA POS 


ini, belum ada penelitian 
secara akademis maupun 
nonakademis tentang kebe- 
radaan dugong di Pulau 
Bawean itu. ” Dari hal terse- 
but, nanti bisa menjadi po- 
tensi memperkuat kelesta- 
rian ekosistem laut di Ba- 


wean dan menjaga keber- 
langsungan satwa langka 
laut di Bawean, imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala 
Resor Konservasi Wilayah 
(RKW) 11 BKSDA Pulau Ba- 
wean Nur Syamsi menya- 
takan, dugong itu sudah 


dievakuasi. Pihaknya ber- 
sama warga akan mengubur 
dugong tersebut. 

Menurut dia, dugong itu 
terseret ombak yang cukup 
besar. Satwa Dugong sendiri 
sudah dilakukan upaya ke- 
lestarian sejak 2017. Peme- 
rintah Indonesia bergabung 
dengan Madagaskar, Ma- 
laysia, Mozambik, Sri Lanka, 
Timor Leste, dan Vanuatu 
dalam proyek Dugong and 
Seagrass Conservation Pro- 
ject (DSCP). 

Proyek tersebut berfokus 
pada penyelamatan dugong 
dan habitat padang lamun 
dari ancaman kepunahan. 
Melalui program itu juga, 
masyarakat dilibatkan untuk 
menjaga dugong dan habi- 
tatnya serta diberi pema- 
haman mengenai tata cara 
penanganan mamalia laut 
terdampar. (son/c12/dig) 


METROPOLIS -» Jawa Pos 


AGENDA 


SIDANG HARI INI 


Bos Asuransi Palsu Tawarkan 
Investasi Fiktif Rp 5,5 Miliar 
Mayri Suzana dengan mengaku sebagai 
pimpinan kantor cabang PT Asuransi 
Jiwa Seguis Life menawari Ricko Tjowasi 
untuk berinvestasi di perusahaan 
asuransi tersebut. Padahal, perusahaan 
itu tidak pernah punya produk investasi 
tersebut dan Mayri adalah karyawan 
yang sudah keluar dari perusahaan itu. 
Ricko tidak mendapat dividen yang 
dijanjikan serta modalnya amblas 
setelah menyetor Rp 5,5 miliar. 


Rekondisi Pompa Air, 
Didakwa Salah Gunakan Merek 
Darto menjual pompa air merek Ebara 
yang sudah rusak. Pompa-pompa itu 
diproduksi ulang oleh Darto. Dia 
mengganti spare part yang rusak dengan 
spare part yang bukan merek Ebara hingga 
berfungsi normal. Perbuatan Darto 
diketahui PT Ebara Indonesia selaku 
pemegang merek Ebara. Darto didakwa 
telah menyalahgunakan merek. 


Modal Investasi Kripto 
untuk Top Up di Bigo Greedy 
Erwan Romansyah menawari Melissa 
Adiwijaya untuk membeli lisensi robot 
kripto. Melissa dijanjikan sejumlah 
keuntungan jika mau memodali. 
Namun, Erwan tidak menggunakan 
uang dari Melissa untuk membeli 
lisensi robot kripto. Uang itu dia 
gunakan untuk top up diamond pada 
aplikasi game Bigo Greedy. Dia kalah 
dalam permainan game dan tidak dapat 
mengembalikan uang Melissa. 


Debt Collector Gadaikan Mobil Sewa 
Muhammad Hariyanto menyewa mobil 
Ahmad Rojaka dengan alasan akan 
dipakai kerja sebagai debt collector. 
Hariyanto kemudian membawa mobil itu 
tanpa meninggalkan jaminan. Namun, 
dia tidak mengembalikan mobil tersebut 
setelah batas waktu sewa habis. Ternyata, 
mobil itu digadaikannya. 


KASUISTIKA KOTA 


Tilang Manual Kembali 
Diterapkan Mulai Besok 


— 


ma Mei Ra “ 


me 


Tea — 


——meSMEA 
ALLEX GOMARULLA/ JAWA POS 


TERLALU MAJU: Sejumlah pengendara roda dua berhenti melebihi garis batas pemberhentian di perempatan Jalan 


Arif Rahman Hakim kemarin (5/2). 


SURABAYA - Trik pelanggar 


rambu lalu lintas untuk meng- 
hindari penindakan banyak dite- 
mukansejakpemberlakuan tilang 
elektronik. Misalnya, menyamarkan 
pelat nomor, tidak memasang 
pelatnomor,hinggamenggunakan 
pelatnomorpalsu. Polisi akhirnya 
kembali menerapkan tilang 
manual mulai besok (7/2). 


Kasatlantas Polrestabes Surabaya 


AKBP Arif Fazlurrahman me- 
nyatakan, pemberlakuan tilang 
manual adalah opsi terakhir. Polisi 
tetap mengedepankan tilang 
online. Menurut dia, tilangelek- 
tronik sangat membantu. 


SENIN 6 FEBRUARI 2023 19 


Namun, pengendara sering 
mengakalinya. Misalnya, lanjutArif, 
pengendaratidakmemasangpelat 
nopol di bagian belakang. Beberapa 
bahkan menyamarkan nopol di 
bagian depan. "Akhir-akhirini, yang 
tidakpakai pelatsemakin banyak. 
Bahkan, adayangpalsu, ungkapnya. 

Arif menegaskan, tilang elek- 
tronik tetap akan dipakai.Ada 
beberapajenis pelanggaranyang 
mendapat perhatian. Misalnya, 
melawan arus, tidak memakai 
helm, meneroboslampu merah, 
ataumotor protolan.” Yangseperti 
itu akan langsung ditindak, 
katanya. (edi/c6/eko) 


Diprotes Tetangga saat Renovasi 


Rumah, Berujung Pencabutan IMB 


Rumah Disegel, Pasutri 


Ajukan Gugatan 


SURABAYA - Pasangan suami 
istri, Sudarmanto dan Dian Kus- 
winanti, menggugat Dinas Peru- 
mahan Rakyat dan Kawasan Per- 
mukimanserta Pertanahan (DPR- 
KPP) Surabaya di Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN )Surabaya. 
Mereka meminta duasurat kepu- 
tusan (SK) kepala DPRKPP 
Surabayatentangpencabutanizin 
mendirikan bangunan (IMB) dan 
penyegelan terhadap rumah 
mereka di Jalan Kalilom LorIndah 
GangSeruni Nomor 50-A, Kenjeran, 
dinyatakan batal dan tidak sah. 

Pengacara penggugat, Tomuan 
Hutagaol, menyatakan, permas- 
alahan itu bermula ketika kliennya 


Dua SK itu 
diterbitkan buntut 
dari pelanggaran yang 
dilakukan Sudarmanto 
dan istri selaku pemilik 
rumah.” 


SIDHARTA PRADITYA 
REVIENDA PUTRA 
Kabag Hukum Pemkot Surabaya 


yang merenovasi rumah pada 
2017 dikomplain tetangga karena 


dianggap merusak rumah yang 
bersebelahan. Sudarmanto dan 
istri sudah mengganti rugi per- 
baikan hingga tuntas. Namun, 
tetangga itu minta ganti rugi senilai 
Rp 97,5 juta. Padahal, renovasi 
sudah berhenti. Sudarmanto dan 
istri menolak. 

Tetangga juga memperma- 
salahkan rumah kliennya yang 
belum mengantongi IMB. Hing- 
ga Darmanto dan istri sempat 
diadukan ke DPRD Surabaya. 
"Kami akhirnya mengurus IMB 
dan sudah terbit” kata Tomuan. 

Namun, DPRKPP mencabut 
IMB yang telah diterbitkannya 
itu karena menganggap bangu- 
nan fisik tidak sesuai dengan 
gambar IMB. Bangunan rumah 
dianggap melebihi batas garis 


“0 


IMB sudah diperoleh 
dengan prosedur 
yang benar. 
Bahkan, yang 
membuat gambar 
adalah dinas terkait 
dan diterbitkan 
sendiri oleh 
DPRKPP.” 


TOMUAN HUTAGAOL 
Pengacara penggugat 


SAMBUNGAN 


sempadan dalam gambarIMB.Ti- 
daklamasetelah itu, rumah milik 
penggugat tersebut disegel dengan 
alasan tidak mengantongi IMB. 
"IMB sudah diperoleh dengan 
prosedur yang benar. Bahkan, 
yang membuat gambar adalah 
dinas terkait dan diterbitkan 
sendiri oleh DPRKPP," 
Sementara itu, Kabag Hukum 
PemkotSurabayaSidharta Pradit- 
ya Revienda Putra menyatakan 
bahwa dua SK kepala DPRKPP 
yang masing-masing tentang 
pencabutanIMB dan penyegelan 
rumah telah dibuatsesuai prosedur. 
"Berkaitan dengan hal tersebut, 
penerbitan objek gugatan (SK 
kepala DPRKPP, Red) sudah 
sesuai dengan prosedur” tutur 
Sidharta. (gas/c12/eko) 


Dishub Tinggal Rumuskan Tarif 


Sambungan dari hal 13 


”Kami memang berharap 
ada integrasi tarif ke depan," 
sambung Tunjung. 

Kasi Angkutan Jalan Dishub 
Ali Mustafa menyampaikan, 
pihaknya sudah mendatang- 
kan 52 unit feeder sejak akhir 
Desember. Angkutan tersebut 
berjenis Hiace dan Grand 
Max. Satu angkutan dipro- 


Jeda Tiga Tahun, 


Sambungan dari hal 13 


Namun, beberapa peserta 
juga menganggapnya untuk 
memperlancar urusan. Salah 
satunya, Fran Dedy. Meski shio 
Fran tidak masuk daftar shio 
yang chiong, diatetap mengikuti 
cisuak sebagai bentuk bersih 
diri. Termasuk untuk mene- 
nangkan pikiran dan hati. 

Ritual yang digelar pasca- 
Imlek tersebut diikuti peserta 


yeksikan bisa mengangkut 
11-16 orang. "Persiapan ope- 
rasional sudah masuktahap 
finalisasi,” kata Ali. 

Dishub juga sudah merekrut 
sumber daya manusia (SDM) 
yang akan mengelola angkutan 
Jeeder. Jumlah personelsekitar 
400 orang. Para kru terdiri atas 
sopir, helper, teknisi TI, hingga 
tenaga kebersihan. "Beberapa 
kru masih dilatih” paparnya. 


Di banyak negara maju, 
angkutan feederadalah kenda- 
raanpendukungsistemtrans- 
portasi publik. Fungsinyasangat 
vital. Yaitu, sebagai angkutan 
penumpangkejalur-jalurutama 
transportasi publik. Feederakan 
masukke gang-gangperumahan 
danpermukimanuntukmen- 
jemput penumpang. Dengan 
begitu, wargatidakperlumeng- 
gunakan kendaraan pribadi 


menuju halte bus. "Fungsinya 
sebagaiconnectingmenujujalur 
maupun halte tempatpember- 
hentian Suroboyo Bus dan Trans 
Semanggi Suroboyoy jelas Ali. 

Saat ini pihaknya sudah 
menyiapkan 5-7 rute angkutan 
feeder. Rute akan tersedia di 
sepanjangjaluryang dilintasi 
Suroboyo Bus dan Trans 
Semanggi Suroboyo. Seperti 
diketahui, dua angkutan umum 


Cisuak Digelar Lagi di Kelenteng Hong San Ko Tee 


dari banyak keyakinan. Misal- 
nya, Charles. Diamenuturkan 
baru kali pertama mengikuti 
cisuak. Menurut dia, ada energi 
pasca disiramkannya air suci 
kekepalanya.” Rasanya beda, 
lebih tenang dan utamanya 
buat buang sial” ucapnya. 
Suhu Gunawan menuturkan, 
semua masyarakat bisa ikut 
cisuak. Beberapa peserta dari 
agamalain juga datang. Ritual 
itusemacam ruwatan setahun 


sekali. Kontemplasi jiwa juga 
dilakukan. Terlebih, mereka 
yang ingin tolak bala. 
Erdina menjelaskan, ada 
tahapan sebelum umat 
mengikuti cisuak. Mereka 
beribadah terlebih dahulu di 
altar dengan membawa 
peralatan sembahyang yang 
diberikan pengurus kelenteng. 
Bagi yang shio-nya chiong, 
mereka membawa baju atau 
uang koin untuk disumbang- 


kan. Setelah itu, mengantre 
untuk disiram air suci. "Air dan 
bunganya sudah didoakan," 
ucapnya. 

Bagi yang shio-nya chiong, 
mereka juga dibekali air suci 
dan bunga mawar untuk 
mandi di rumah. Termasuk 
gelang sebagai penangkal 
kesialan. Tahun ini ada 
empat shio yang chiong. Yak- 
ni, shio kelinci, ayam, tikus, 
dan kuda. (omy/c7/git) 


Kompak Belajar Bareng, Aktif Ikut Kompetisi dan Organisasi 


Sambungan dari hal 13 


Hobi menggambar tersebut 
juga didukung dan difasilitasi 
kedua orang tuanya. Hingga 
akhirnya, mereka diterima 
di Prodi DKV ITS. 

Zahra dan Zahirah memang 
sudah terbiasa hidup secara 
disiplin. Sejakawal kuliah, kedua- 
nya memiliki rencana jangka 
panjang untuk bisa lulus lebih 
cepat dengan nilai cum laude. 
Jadi, mereka berusahauntukbisa 
memaksimalkan SKS (satuan 
kredit semester) dengan cara 
mendapatkan IPK cum laude. 

"Selain memaksimalkan 
SKS, kami mengasah kualitas 
desain dengan mengikuti 
berbagai kompetisi di bidang 


desain,” kata Zahra. 
Sederet prestasi di bidang 
desain pun telah diperoleh. 
Karya desain Zahra dan 
Zahirah pernah masuk20 besar 
nasional di Pergelaran 
Mahasiswa Nasional Bidang 
Teknologi Informasi dan Ko- 
munikasi (Gemastik) 2019, 
juara harapan I nasional 
Gemastik 2020, serta juara I 
dan III Gemastik2021.”Setiap 
kompetisi kami berdua selalu 
ikut dalam satu tim, ujarnya. 
Tidak hanya aktif dalam 
kompetisi, Zahra dan Zahirah 
juga aktifdi berbagai organisasi. 
Halitu mengantarkan perem- 
puan kelahiran 8 Februari 2001 
tersebut mendapatkan predikat 
mahasiswa teraktif pada 2021. 


"Saya dan Zahirah selalu be- 
rusaha aktif di berbagai kegiatan 
bersama. Ya kuliah, ikutlomba, 
dan organisasi, kata Zahra. 

"Menurut kami, aktif orga- 
nisasi dan ikut kompetisi bisa 
menambah portofolio dan 
menguatkan skill” imbuh 
mahasiswaasli Surabaya itu. 

Dalam tugas akhirnya, Zahirah 
dan Zahra membuat karya 
motion comic sebagai media 
pembelajaran menarik bagi 
pelajar Zahramembuatkarya 
berjudul Sekawan Berpijar. 
Yakni, serial motion comicyang 
berfokus pada pemberian 
edukasi dan mempresentasikan 
keenam dimensi profil pelajar 
Pancasila sebagai edukasianti- 
cyberbullying. Karya tersebut 


berdurasi 11 menit. 

"Sasaran motion comic 
saya adalah pelajar SMA/ 
SMK sederajat,” ujar Zahra. 

Sementaraitu, Zahirah mem- 
buatkarya motion.comicberjudul 
Tapak Sena. Yakni, serial motion 
comic dengan topik edukasi 
Joodwasteyangdikemas dengan 
bahasadanpenyampaianyang 
mudah dipahami serta cerita 
dekat dengan anak. 

”Target motion comic saya 
adalah anak-anakusia 9-12 
tahun, katanya. 

Setelah lulus, Zahra dan Za- 
hirah sepakatingin melanjutkan 
kuliah pascasarjana di luar 
negeri. Keduanya bercita-cita 
menjadi animator dan pen- 
didik (dosen). (“/c7/git) 


itusama-samamelayani dua 
rute. Suroboyo Bus, misalnya, 
melayani Terminal Purabaya- 
Jembatan Merah Plaza JMP) 
serta Terminal Intermoda 
Joyoboyo (TIJ) menuju 
Terminal Tambak Osowilangun 
(TOW). Trans Semanggi 
Suroboyo melintasi rute Lidah 


Wetan hingga Kejawan Putih 
Tambak. Juga jalur Gunung 
Anyar sampai Kenjeran Park 
(Kenpark).” Feeder akan me- 
nyokong operasional TSS dan 
SB, tegas Ali. 

DPRD Kota Surabaya men- 
dukung penuh rencana ope- 
rasional feeder. Anggota Ko- 


misi C William meminta 
persiapan dilakukan secara 
matang. Dia menekankan 
agar kedatangan feeder me- 
nuju halte harus terjadwal. 
Dengan demikian, penum- 
pang mengetahui jadwal 
kedatangan angkutan pengum- 
pan itu. (mar/c6/git) 


Rapuh Sana-Sini, 
Jembatan Genting Butuh Perbaikan 


Sambungan dari hal 13 


Permohonan perbaikan 
melalui program musrenbang 
telah berkali-kali diajukan. 
Namun, sampai saatini penga- 
juan tersebut belum menda- 
patkan respons dari Pemkot 
Surabaya. 

Jumali menjelaskan, jembatan 
di Sungai Genting berdiri sejak 
1996. Jembatan sepanjang 25 
meter danlebar 1 metertersebut 
dibangun secara swadaya oleh 


masyarakat. Jembatan itu 
menghubungkan Jalan Tambak 
Asri dengan Jalan Bangunrejo. 

"Setiap hari banyak warga 
yang menggunakan jembatan 
ini. Baik itu pergi ke pasar 
maupun berangkatsekolah,” 
kata Jumali. 

Keterbatasan biaya membuat 
pemeliharaan jembatan tidak 
berjalan maksimal. Sebab, 
selama ini pemeliharaan 
menggunakan dana dari swa- 
daya masyarakat. 


Kepala BidangJembatan dan 
Jalan Dinas Sumber Daya Air 
dan Bina Marga (DSDABM) 
Surabaya Adi Gunita menga- 
takan segera mengecek ke 
lapangan. Termasukjembatan 
kayu yang berada di Jalan 
Tambak Pring Barat. Jika 
memang dinilai mengkhawa- 
tirkan, perbaikan pasti dila- 
kukan. Yaitu, sekitar Maretatau 
April. Desain pembangunan 
akan dibuat setelah peng- 
ecekan selesai. (ian/c7 /git) 


Di Foto Menyeramkan, 
di Lokasi Hanya Ular Seukuran Sedotan 


Sambungan dari hal 13 


"Kamimelihatularnyatampak 
besar Warnanyahitam. Khawatir 
itu kobra dan sejenisnya, saya 
berkoordinasi dengan Command 
Center 112, ujar Projopati 
Kelurahan Tambaksari Muhadi. 

Sambil menunggu tim lain 
datang, dia bergegas menuju 
warungitu. Muhadi pun ber- 
upaya untuk melihat lokasi 
ular tersebut. Memastikanular 
tidak kabur ke mana-mana. 

Beberapa warga lainjugamulai 
mendekat. Namun, mereka 


tidak berani ikut mencari ular 
itu. Apalagi, pemilik warung 
sudah berkoar bahwa ular 
tersebut berbisa. 

"Pas saya buka tumpukan 
kayuitu, sayajuga bingungendi 
ulone (mana ularnya). Saya 
kira kabur. Tapi, di situ ada ular 
kecil. Ular kawat. Iki ta ulone?” 
ungkap Muhadi sambil me- 
mungut ular kawat yangseuk- 
uran sedotan es teh itu. 

"Iyo iku, ulone, jawab Anik 
sambil bergidik. Halitu bukannya 
membuat warga lega. Justru 
seperti dagelan. Apalagi bagi 


Muhadiyangmerasa di-prank. 
Bagi Muhadi, ular itu sudah 
akrab, apalagi seringdimainkan 
semasa kecil dulu. 

Di foto, ularitu tampak besar. 
Apalagi ditambah narasi bahwa 
ular tersebut berbisa. Muhadi 
pun tidak menyangka, saat di- 
zoomsisikularmemangseperti 
ular kobra. Namun, kenyataannya 
hanya sebesar sedotan. 

”Saya yang isin, apalagi 
telanjur lapor ke teman-teman 
di CC 112. Langsung saya 
kabari dan minta putar balik 
saja” ujarnya. (gal/c7/git) 


METROPOLIS 


ART XX PARI Y 


SALING MENDUKUNG: Pengurus dan anggota Lions Club Surabaya Edelweiss berfoto bersama di Layar Seafood Resto pada Kamis (2/2). 


Rayakan Sincia dan Ulang Tahun Sekaligus Baksos 


Kebersamaan Para 
Anggota Lions Club 
Surabaya Edelweiss 


SURABAYA - Sekitar 50 anggota Lions 
Club Surabaya Edelweiss berkumpul di 
Layar Seafood Resto pada Kamis (2/2). 
Tak sekadar bersilaturahmi, mereka juga 
menyerahkan bantuan kepada Yayasan 
Theresia yang menangani lansia, anak 
yatim, dan anak penyandang disabilitas. 

”Yayasan Theresia ini belum banyak di- 
ketahui orang sehingga bantuan yang masuk 
masih sedikit. Jadi, kami beri bantuan supaya 
betul-betul tepat sasaran dan bisa diikuti 
oleh yang lainnya, terang President Lions 
Club Surabaya Edelweiss Sielvi Antonius. 

Agenda penyerahan bantuan tersebut 
sekaligus menjadi momen perayaan 
ulang tahun Sielvi Antonius. Dia mengaku 
bersyukur bisa berada di klub amal yang 
anggota-anggotanya mayoritas perempuan 
dengan semangat serta visi-misi yang 
sama. Yakni, berbagi kepada sesama 
yang membutuhkan tanpa memandang 
suku, agama, ras, maupun warna kulit. 

"Saya senang anggota klub bisa datang 
dan berkumpul kembali untuk baksos 
sekaligus memberi doa baik pada saya 
di momen ulang tahun dan juga Sincia 
menyambut Tahun Kelinci Air. Ada juga 


syukur dan bahagia,” ungkapnya. 

Sielvi juga berterima kasih sudah dipercaya 
sebagai presiden klub. Dia berharap semoga 
persahabatan para anggota di Lions Club 
Surabaya Edelweiss tetap langgeng. 

Anggota komunitas yang ada sejak 2011 
itu sampai saat ini tetap kompak bersatu 
dan saling mendukung dalam kebersamaan 
yang positif. Dengan demikian, mereka 
bisa tetap rutin menjalankan kegiatan 
amal di setiap tahun. 

”Pascapandemi ini, ekonomi masih riskan. 
Namun, para ibu anggota klub masih bisa 
ngumpul bareng. Dalam ekonomi yang 
sulit pun masih memikirkan saudara- 
saudara yang butuh uluran tangan. Selalu 
ada baksos di setiap tahun, entah itu dalam 
lingkup besar maupun sederhana, paparnya. 
Sielvi mencontohkan, selama pandemi, 
mereka tidak tinggal diam. 

Mereka, antara lain, pernah gowes sambil 
charity ke Gereja St Mikael di kawasan 
Jalan Tanjung Sadari, Perak. Itu sekaligus 
menjadi kegiatan yang menyehatkan 
bagi tubuh sekaligus bermanfaat untuk 
sesama. Gladys Wahjudi yang menjabat 
secretary Lions Club Surabaya Edelweiss 
menyatakan, grup gowes di klub itu me- 
mang terbentuk saat pandemi. 

"Saat itu kami tetap mau sehat selama 
pandemi. Jadi bikin grup gowes sehingga 
bisa olahraga di tempat terbuka yang 
kemudian pernah diselingi dengan 


Jawa Pos SENIN 6 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 20 


UNY CAN TI BAYA FOELWEISSNG 


vs 
N 
, 


FRIZAL/JAWA POS 


PENUH SYUKUR: President Lions Club 
Surabaya Edelweiss Sielvi Antonius 
bersama sang suami Hendrawan Antonius. 


Sementara itu, Inggrid Hermawan yang 
memegang posisi treasure Lions Club 
Surabaya Edelweiss menjelaskan, sektor 
pendidikan menjadi fokus mereka dalam 
kegiatan charity.” Sudah delapan tahun 
ini kami membina anak asuh dari Jombang 
sebanyak 20 orang. Selain itu, ada anak 
asuh di Flores yang dibantu masuk 
program diploma sampai lulus dan 
sekarang sudah kerja,” paparnya. 

Linawati Soejanto yang didapuk sebagai 
vice president dan Setiawati Tenoyo sebagai 
membership chairperson menuturkan 
bahwa bekal skill dan pendidikan pada 
generasi muda menjadi salah satu concern 
mereka. Sebab, dua bekal tersebut bisa 
mengantarkan seseorang menjadi mandiri 


keluarga kecil saya yang menambah rasa 


kegiatan amal sembari gowes, jelasnya. 


dan mampu berdikari. (hay/c12/xav) 


OFFST” TI GE 


Rio Oliver Mendapatkan 
Pelajaran Syukur 


dalam Kegagalan 


SURABAYA - Salah satu pelajaran hidup yang berhasil 
didapatkan oleh Rio Oliver terbungkus dalam sepotong 
kutipan yang berbunyi, "Tuhan menggagalkan rencanaku 
sebelum rencanaku menghancurkan impianku: 
Sebaris kalimat tersebut bisa disimpulkan oleh Rio 
dari sebuah pengalaman yang bernilai. Lelaki yang 
dikenal sebagai presenter TV, model, sekaligus influencer 
itu pernah mendapat tawaran untuk mengisi program 
di salah satu stasiun TV nasional pada 2017. 

”Saatitu dengan kontrak yangeksklusif beserta tempat 
tinggal dan manajemen. Sudah sempat bolak-balik 
meeting pulang pergi Jakarta-Surabaya, seminggu 
bisa tiga kali selama dua minggu. Tinggal selangkah 
tanda tangan kontrak, tetapi Tuhan menggagalkan 
rencana itu dengan instan, kenangnya. Sepekan 
berselang, imbuh dia, sang papa terserang stroke. 

Penyakit yang datang tiba-tiba itu membuat 
papa tercinta harus menjalani pengobatan sekaligus 
pemulihan hingga enam bulan lamanya. Di situlah 
Rio merasa bersyukur atas kegagalannya. Dia 
lantas tersadar bahwa Tuhan punya maksud 
tersendiri ketika menggagalkan rencana indah 
yang sudah disusun oleh manusia. 

"Jarang orang bisa bersyukur saat menerima 
kegagalan. Tapi, saatitu aku akhirnya 
bersyukur Tuhan menggagalkan 
rencana itu. Karena Tuhan ingin 
aku bisa menemani proses 
penyembuhan papa, ungkapnya. 
Sekarang, kata Rio, rencana | 
tersebut telah diganti dengan 
rencana-Nya yang lebih baik dan 
penuh berkah. "Jadi, jangan sedih 
dengan kegagalan karenaitu 
sebuah tanda bahwa 
tangan Tuhan sedang 
bekerja untukmenye- 
lamatkan kita dan 
diganti dengan ren- 
cana-Nya yang lebih 
indah, paparnya. 
(hay/c6/tia) 


RIO OLIVER UNTUK JAWA POS 


TENTANG 

LIONS CLUB 
SURABAYA 
EDELWEISS 


@ Terbentuk pada 2011 dan 
saat ini memiliki total 
kurang lebih 75 anggota. 


@ Punya grup gowes dan 
joging rutin setiap Selasa, 
Kamis, dan Sabtu 


@ Pernah menjalankan program 
baksos bedah rumah. 


@ Lima pengurus inti: 
President Sielvi Antonius, 
Secretary Gladys Wahjudi, 
Treasure Inggrid Hermawan, 
Membership Chairperson 
Setiawati Tenoyo, dan Vice 
President Linawati Soejanto. 


@ Beberapa kali melakoni 
program di kawasan 
pelosok yang jauh seperti 
membangun perpustakaan 


di daerah pelosok Wonosobo, 


operasi bibir sumbing di 
Lombok, hingga membangun 
SD Negeri Tubu Besak di 
Kabupaten Timor Tengah 
Selatan, NTT, pada 2018. 


Pie Ong Ike Uka t MA Pubh 


Layu Son d Resto Si 
D 


Untuk Lansia, Anak Yatim, Disabilities 
baya, 2 Februari 2023 


FRIZAL/JAWA POS 
PENGURUS INTI: (Dari kiri) Membership Chairperson 
Setiawati Tenoyo, Treasure Inggrid Hermawan, President 
Sielvi Antonius, Vice President Linawati Soejanto, dan 
Secretary Gladys Wahjudi. 


FDELWEISS z3 


PD up 
ADOrL 
akilroo 


FRIZAL/JAWA POS 


RASA PEDULI: Penyerahan bantuan dari Lions Club 
Surabaya Edelweiss kepada pengurus Yayasan Theresia. 
Bantuan berupa dana dan barang. 


Ekspresikan Konsep 
Merengkuh Jiwa 


Webeech dan Tari 
Pamerkan 17 Lukisan 


SURABAYA - Tujuh belas 
lukisan karya Webeech dan 
Tari menghiasi Galeri Merah 
Putih di kompleks Balai 
Pemuda sejak Kamis (2/2). 
Karya-karya lukis tersebut 
dipamerkan lewat pameran 
berdua bertajuk Merengkuh 
Jiwa. Tetap dengan gaya 
masing-masing, pameran 
yang digelar selama seminggu 
penuh itu menjadi pameran 
duet pertama bagi mereka. 

Webeech dan Tari baru kenal 
dua bulan terakhir. Yakni, sejak 
pernah ikut pameran bersama 
dengan banyak pelukis lain 
pada akhir tahun lalu. "Waktu 
itu kami ikut pameran Gerak 
Warna pada Desember tahun 


Jeje Radio 


SURABAYA - Banyak cara 
untuk merayakan hari jadi. 
Itu pun dilakukan Jeje 


lalu. Nah, di situ baru kenal 
dan lanjut ngobrol. Ternyata 
ada slot juga buat pameran 
di tempat yang sama. Kita 
cobapameran bareng,” 
jelas Tari. 

Perempuan 
pemilik nama 
Tri Lestari itu 
juga bercerita 
bahwa dalam 
pameran berdua pertama 
mereka tersebut memangada 
tantangan tersendiri. 
Khususnya terkait gaya dan 
aliran merekayangmemang 
berbeda. "Tapi, dari perbedaan 
itu, kami mengekspresikan 
bagaimana cara memeluk 
jiwaataupun merengkuh jiwa 
kita masing-masing dengan 
cara dan gaya kita masing- 
masing, lanjutnya. 

Dari situlah, tajuk Merengkuh 


Jiwa mereka gambarkan. 
Terlebih tidak hanya soal 
bagaimana perbedaan dari 
setiap individu, tapi juga 
bagaimana cara masing- 
masinguntuk menunjukkan 
personal experience dengan 
karya mereka. ”"Momen-mo- 
men yang pernah kita alami. 


Yi 


Baik yang menyenangkan 
maupun tidak menyenangkan 
itu kita ceritakan lewat 
lukisan,” sambungnya. 
Halitujugajadi cara healing 
mereka untuk bisa berdamai 
dengan diri sendiri. Karya- 
karya itupun dibuat mereka 
selama setahun terakhir. Dari 


ALFIAN RIZAL/JAWA POS 


situ, mereka ingin berbagi 
kisah personal lewat karya- 
karya yang dipamerkan hingga 
Kamis (9/2) tersebut. 

Tari menambahkan bahwa 
setelah kolaborasi pertama 
itu tercipta, dirinya ingin ada 
kolaborasi-kolaborasi lain ke 
depan. (ama/c7/tia) 


Rayakan Ultah dengan Gowes Bareng 


120 peserta melewati pagi 
mereka untuk gowes bareng 
menuju Hotel Aston, 


Radio Surabaya untuk Sidoarjo. Tidak 
merayakan dibutuhkan waktu 
anniversary ke- NERSAR lama untuk sam- 
22 merekapada AN pai dari Surabaya 


Sabtu (4/2). 

Sesuai dengan 

tema perayaan 

tahun ini, Jeje Gowe22 Hits, 

mereka mengajak pencinta 

Jolding bike untuk gowes 

bareng sejauh 25 kilometer. 
Dimulai dari kantor 

mereka di Jalan Embong 

Gayam, Surabaya, sekitar 


ke Sidoarjo. Dimulai 
pukul 06.30, pada 

pukul 08.00 seluruh 
peserta sudah sampai di 
Hotel Aston. 

"Kata peserta, rute 25 km 
enggak jauh. Malah mereka 
terbiasa gowes yang lebih 
jauh, ujar Hari Opli, station 
manager Jeje Radio. Lelaki 


yang akrab dipanggil Opli 
itu menyebutkan, awalnya 
mereka hanya membuka 
50 slot untuk pendengar. 


MASUK TANGGA 
LAGU: Misellia 
Ikwan (kiri) 
menjadi bintang 
tamu dalam 
3 perayaan ulang 

| tahun ke-22 Jeje 
# Radio di Hotel 
Aston, Sidoarjo, 
pada Sabtu (4/2). 


MARIYAMA DINA/JAWA POS 


Namun, antusiasmenya 
sangat besar. Akhirnya, 
mereka menerima 120 
peserta. Itu pun masih ada 


yang mendaftar meski sudah 
tidak ada slot. Sebagian, 
kata Opli, berasal dari 
komunitas Folding Bike 
Sidoarjo dan 031 Brompton 
Community Surabaya. 

Sesampainya di Hotel 
Aston, para penggowes 
dihibur dengan band dan 
artis muda Surabaya yang 
sedang naik daun, Misellia 
Ikwan. "Senang sekali bisa 
datang dan bernyanyi untuk 
ulang tahun Jeje kali ini,” 
ujar Misellia yang baru saja 
merilis album terbarunya 
itu. (ama/c12/tia) 


